EDISI | HARGA Rp30.000 (Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp33.0001 


NETWORKING, SYSTEM ADMINISTRATION, AND MORE www.infolinux.web.id ) 


DVD 


NEW SOFTWARE 


FILE MANAGER 


) Tampilan desktop indah dan ringan 
) Distro terbaik dari Polandia 


SISTEM 


Sebelum mengambil salah satunya, kenali lebih 
dekat beragam sertifikasi Linux yang tersedia »21 ” Mivrmenin 


Akses Windows dari Jauh 


Kendalikan desktop Windows yang berbeda lokasi dengan — MitexseoitoR 
menggunakan aplikasi remote desktop di Linux sg 


- 
E 233 Hair 
Eile Edit Report Views Generators Help 
a30 
(“meseroipy Io Junezoos 1 Juiy2oos —”| August2005 | — Septemberz”) 
5 PEKKCAKE TA 1: ida 1. monday 
jermmuraa p 


1 Thursday 


Tangani problem hak akses suatu file/folder dalam file 3. peoenungaan 


server dengan menggunakan Access Control List po) 2 | 


S3 Berhemat dengan Linux 
A Penerapan aplikasi GNUCash dan KMyMoney TT TI 


Honday 


Not Relensad 


3 Oo Os3 


an #0, untuk mengelola keuangan pribadi (461 


:LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 


Supriyanto (Koord.), Alexander P.H. Jularso, 
Bonafacius S. Ryanto, Denie Kristiadi, Rully Novrianto, 
Sasongko R.A. Prabowo, Suherman, 

Wawa Sundawa, Yanuar Ferdian 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami, Renny Fitriastuti 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Thomas H. Waskita (Manajer), Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono 


PEMASARAN, PROMOSI & KEGIATAN 


Setyo (Manajer) 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 


MINAT 'nfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 


Pumtications Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 
tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 


EDITORIAL 


LINUX ITU 
“BERSAHABAT” 


Sejak pertama diciptakan oleh Linus Torvalds pada 
September 1991, Linux disebarluaskan dengan konsep 
kebersamaan dan persahabatan. Konsep berbagi ilmu, 
pengalaman, dan keterampilan ini terus dipelihara se- 
cara baik oleh semua orang yang terlibat dalam peng- 
gunaan Linux hingga saat ini. 

Orang-orang yang berjasa dalam pengembangan 
Linux itu tidak hanya yang jago pemrograman, jaring- 
an atau desain grafis saja, tapi juga pengguna biasa 
seperti saya dan Anda. Menggunakan Linux, menceri- 
takan ke teman, menjawab pertanyaan di milis, mela- 


porkan kelemahan, apalagi membantu perbaikan, ysmanto Maryanto (us@inlolnuxcoid) 


merupakan dukungan nyata Anda terhadap pengem- 
bangan Linux. 

Linux berkembang pesat seperti sekarang ini, karena semua pihak ikut 
memiliki, sesuai dengan lisensinya yang bebas atau merdeka. Semua orang 
yang mengembangkan atau sekadar menggunakan Linux merasa bertanggung 
jawab terhadap kesuksesan Linux di dunia teknologi informasi dunia. Nama 
salah satu distro Linux besar dan popular saat ini, Ubuntu, memiliki makna 
yang sejalan dengan itu, yakni rasa perikemanusian terhadap sesama. 

Para pengembang Linux dan Free/Open Source Software (FOSS) lainnya 
tidak memelihara rasa kebencian atau permusuhan terhadap pengembang 
sistem operasi lain. Ini dibuktikan dengan banyaknya dukungan Linux dan 
aplikasi FOSS terhadap sistem operasi dan aplikasi lain. Sekadar contoh, Linux 
dapat mengakses semua sistem file yang ada seperti VFAT dan NTFS, meski- 
pun hal yang sama belum terjadi sebaliknya. MS Windows saat ini secara alami 
belum mendukung sistem file EXT3 yang digunakan kebanyakan Linux. 

Contoh lain, OpenOffice.org saat ini mendukung semua format dokumen 
standar de facto atau de jure yang digunakan MS Office, yakni .doc, .xls, dan .ppt, 
meskipun belum pula terjadi sebaliknya. MS Office belum “mau” membuka .odt, 
.ods, dan .odp yang telah diakui sebagai standar dunia melalui ISO/IEC 26300. 
Aplikasi-aplikasi khusus juga telah dikembangkan di Linux untuk menggantikan 
aplikasi di Windows atau untuk mengakses desktop Windows, seperti Kmy- 
Money dan Rdesktop yang ulasannya dapat Anda ikuti di edisi ini. 

Memang banyak faktor persaingan bisnis, terutama dari para vendor soft- 
ware proprietary, yang menyebabkan kebersamaan ini belum indah. Namun, 
persahabatan dunia tetap harus dijaga, salah satunya melalui kontribusi kita 


dengan menggunakan Linux dan FOSS.m 


— 


“— 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 


coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasi/narasumber. 


PCMedi3 :LINUX Kan 


CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 


BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 7079-6499, Faksimili: (021) 4682-8919 


www.infolinux.web.id INFOLINUX # 11/2007 3 


INDEKS 


an 


L— 
pg 
— 


ance 

"s— 

Arief Probowo 
At Pro 


Yee adisemi 
Para Management 
an 


raman 
pas Jasa lgu 
Na ed pete 


esoa 


LINUX 


'Compna. Sean tpg 
Sudharmanto ana TAN - 
3 ii Uhe yualificotions and acnieved al reyuinemenis Of the In Os si 3 


Level 2 C 


01-01 Pena Brian 


'Kartu Rencana Studi Mahasiswa 


sia 
3 


Aentora Daan ar OA Manu 


(3) Editorial 
(al Indeks 
Aktual 


5) Project Hemat Energi dari Intel 

5) Project Dynamic Kernel Module Support 
dari Dell 

5) Migrasi Kubuntu di Canary Island 

6) KDE World Submit 2008 

6| Kerja Sama Linux Foundation dengan 
Developer Jepang 

7) Payment Service MyGate Dapat Berjalan 
di Platform Linux 

71) Kuba Beralih ke GNU/Linux 


Opini 

8) I Made Wiryana: Gara-gara MS Office, Se- 
curity Bermasalah 

10| Budi Raharjo: Sistem Pembayaran Elektro- 


nik Indonesia 
(12) Michael S. Sunggiardi: Pengembang Peran- 
ti Lunak di Indonesia 


(78) Surat Anda 


Testilinux 
(16) Semakin Maju Bersama Linux 


Hardware 
(19) Planet VDSL2 Router 
(19) TRENDNET TPL-202E 


Distro 
(20) KateOS 3.6 
(201 Vixta.org 093 


Software 
(21) PHPfileNavigator 2.3.0 
(21) PHP-MultiShop 0.8 


(22 
(22 


(23 


(23 
(23 


(24 
(25 
(25 
(25 
(25 
(26 
(26 
(26 
(26 
(27 
(27 
(27 
(27 


(28 


(36 


(38 


(42 


(44 


(45 
(46 


(48 
(54 


(62 
(70 
(74 
(76 
(77 
(78 
(80 


(82 


Game 
Disk Field 1.0 
Twisted Zombie 1.0 


Buku 

A Practical Guide to Linux Commands, 
Editor, and Shell Programming 

Linux Programming by Example 

Practical Packet Analysis 


Software Pilihan 
DeleGate 9.7.2 
PHPDevShell 0.5.2 
TEA for Linux 17.3.0 
soapUI 1.7.6 
muCommander 0.8 
CompBenchmarks 0.5 
hamsterdb 0.4.6 
Evince 2.20.0 

Faces 0.11.6 

Elara 1.1.1 

Aeolus 0.6.6 

Im. sensors 2.10.4 
Kig 0.90.1 


Utama 
Serba-serbi Sertifikasi Linux 


Bisnis 
Mengembangkan Bisnis dengan Open 
Source 


Praktik Instan 


Me-remote Desktop Windows dari Linux 


Solusi 
Download dan Convert Video dari YouTube 


Komunitas 


Warnux 

Daftar Warnet Berbasis Linux di Indonesia 
Membangun Warnet LTSP dengan 
Zencafe (bagian 2) 


Tutorial 

Mengelola Keuangan Pribadi dengan Linux 
Membangun Aplikasi yang Mendukung 
Plug-in 

Otomatis Membaca dan Menulis Media 
Removeable 

Kontrol Akses File Menggunakan ACL 


Workshop 

Koneksi PHP ke File XML 
Membuat Layanan DHCP Server 
Membuat Layanan FTP Server 


Info Harga 
Kuis InfoLINUX 


Edisi Mendatang 


4 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL 


Project Hemat Energi dari Intel 


ntel, yang dikenal sebagai produsen pro- 
fe terbesar dunia, baru saja membuat 

project open source untuk menghemat 
energi bernama LessWatts.org, yang dituju- 
kan untuk menurunkan konsumsi daya lis- 
trik pada server Linux dan PC. 

Intel memperkenalkan project ini pada 
acara Intel Developer Forum di San Fransis- 
co pada hari Jumat. Pihak Intel mengatakan 
bahwa inisiatif yang baru diperkenalkan ini, 
akan membawa komunitas developer Linux, 
vendor open source, dan end-user untuk 
bersama-sama memfasilitasi pembangunan 
teknologi, menyebarkan, dan berbagi infor- 
masi seputar Linux power management. 

Renee James, Corporate Vice President 
and General Manager of Inte's Software 
and Solutions Group. LessWatts.org, menga- 
takan bahwa mereka membuat LessWatts. 
org untuk mempercepat pembangunan 


teknologi dan memudahkan berbagi infor- 
masi mengenai power management yang 
efektif lintas papan spektrum dari beberapa 
bagian peralatan dan industri yang meng- 
gunakan Linux. Dia menambahkan, akan 
mengombinasikan usaha energi yang ber- 
beda lainnya untuk membantu mengantar- 
kan solusi efisiensi energi untuk pasar lebih 
cepat, yang akan menguntungkan customer 
yang memakai produk berbasis Intel dan 
solusi berbasis Linux. 

Untuk data center yang lebih besar, pe- 
makaian enegi oleh berbagai tipe server, 
termasuk Linux, telah terjadi penambahan 
komsumsi listrik pada satu dekade terakhir. 
Begitu banyaknya, sehingga beberapa data 
center tidak dapat lagi menambah kebutu- 
han listrik. Untuk data center tersebut, per- 
baikan dalam segi konsumsi energi ini akan 


terjadi sangat signifikan, dan juga dapat me- 


Intel, 


nyimpan biaya produksi dengan memakai 
energi lebih sedikit. 

Ketika hal ini tersedia juga untuk mobile 
device seperti laptop dan telepon selular, 
sistem operasi Linux akan maju untuk mem- 
bantu peralatan idle sown dan menambah 
umur baterai. Untuk mendukung hal ini, 
pihak Linux Foundation juga telah menyiap- 
kan “Green Linux Initiative” yang berfokus 
pada perbaikan power management di 
Linux.B 


Project Dynamic Kernel 
Module Support dari Dell 


Island 


Migrasi Kubuntu di Canary 


kan para komunitas Linux 
adalah driver dan kemuda- 
han akses driver. Sekarang, hal 
pertama akan segera terkabul, 


Ii: hal yang banyak diingin- 


dan hal kedua sedang dicari 
solusinya. Untuk hal pertama, 
Dell membantu para komu- 
nitas Linux dengan membuat 
sebuah project Linux yang ber- 
nama Dynamic Kernel Module 


Support (DKMS). 
Project DKMS di buat untuk 
menciptakan sebuah frame- 


work di mana kernel dependent 
module source dapat menetap 
sehingga proses upgrade kernel 
dan proses pembuatan mod- 
ule dapat terjadi dalam waktu 
bersamaan. DKMS menawar- 
kan keuntungan bagi vendor 
yang dapat menyediakan dari 
sekarang pembuatan driver-nya 
tanpa harus menunggu versi 
kernel yang baru. 


DELI, 


Pada blog Direct2Dell, Matt 
Domsch, Linux Technology 
Strategiest, mengatakan bah- 
wa Dell menggunakan DKMS 
untuk mendistribusikan pro- 
ses update device driver bagi 
pengguna distro RHEL, SLES, 
dan Ubuntu. Hal ini mem- 
bantu Dell untuk memperbaiki 
device driver secara individual, 
untuk dapat mendukung hard- 
ware baru. 

Fitur menarik lain dari 
DKMS adalah “mkrpm'. Fitur 
ini memudahkan user untuk 
mengotomatiskan proses 
download driver yang sesuai 
dengan hardware di sistem- 
nya, meskipun driver ini tidak 
terdapat pada versi kernel yang 
digunakan.B 


ua turunan Kubuntu akan 
II: untuk kebutu- 

han pendidikan di Canary 
Island, yang mana satu distro 
akan diinstal di semua sekolah, 
dan satu distro lagi akan digu- 
nakan oleh kalangan universi- 
tas besar. Dari 18 sampai de- 
ngan 21 September, diadakan 


dalam perjalanannya ke suatu 
sekolah yang akan menginstal 
distro ini. Lebih dari satu jam, 
para anggota MEDUSA project 
dari Educational Department 
of the Canary Island Regional 
Government, mengadakan 
pertemuan dengan beberapa 
tim dari mEDUXa 1.2. 


konfrensi 3 Saat ini, 
yang dina- - k b t mEDUXa 1.2 
makan 9 U U Nn U telahdiinsta- 
“Jornadas kai lasi oleh 300 


de Software Libre”, yang meng- 
ambil tempat di University of 
La Laguna, Tenerife, Canary 
Island, Spanyol, dan diseleng- 
garakan oleh University's Soft- 
ware Libre Office (OSL). 
Distro yang dihasilkan akan 
diberi nama mEDUXa 1.2, 
yang telah diperlihatkan oleh 
president of KDE e.V, Aaron 
Seigo, dan Jonathan Riddell, 


Kubuntu's main developer, 


sekolah, dan MEDUSA project 
sedang mempersiapkan versi 
yang lebih baru, yakni v2, yang 
berbasiskan Kubuntu Feisty 
Fawn dengan desktop KDE 
3.5.6. 

Project ini akan dikembang- 
kan oleh 100 sekolah sampai 
akhir tahun ini, sehingga 
kurang lebih 8000 komputer 
akan terinstal mEDUXa pada 
Januari 2008.M 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX & 11/2007 


5 


AKTUAL 


Linux Mint 


Linux Mint Team, sudah merilis Linux Mint 
3.1 (code name “Celena”), pada 24 Sep- 
tember 2007. Linux Mint merupakan distro 
berbasis Ubuntu yang elegan, up-to-date, 
dan nyaman untuk digunakan. Dalam Ubun- 
tu Mint, sudah dikemas secara langsung 
beberapa paket proprietary seperti Macro- 
media Flash, Windows multimedia codecs, 
video codecs, Adobe Reader, dan unrar. 


OpenOffice.org 


KDE Warld Submit 2006 


nyelenggaraan Akademy, sebagai acara tahunan KDE 
orld Summit, akan diselenggarakan di Belgia pada tahun 


depan, mulai dari 9 sampai 16 Agustus 2008. 

KDE World Summit 2008 akan bertempat di De Nayer 
Institute, sebuah kampus yang berasosiasi dengan Univer- 
sity of Leuven, yang berlokasi di Flanders, Belgia. Kegiatan ini 
akan dibagi menjadi tiga sub-event. Di antaranya, rapat umum 


tahunan, konferensi kontributor, dan sesi hacking. 

Akademy membuka kesempatan yang baik bagi para ang- 
gota komunitas untuk mendiskusikan segala hal tentang KDE dengan bertatap muka secara 
langsung. Tim lokal yang mengatur penyelenggaraan konferensi ini, dihimpun oleh Vart 
Cerneels dan Wendy Van Craen, yang ditunjuk oleh para anggota KDE e.V sebagai penyeleng- 
gara Akademy di Sint-Katelijne-Waver's De Nayer Institute. Institute ini merupakan salah 
satu lembaga yang memiliki jumlah pengguna KDE terbanyak. 


Pada pertengahan September 2007, Ope- 
nOffice.org Team sudah merilis paket 
Open0ffice.org 2.3.0. OpenOffice.org me- 
rupakan paket aplikasi office yang free dan 
dapat berjalan di berbagai macam plat- 
form. Dalam paket OpenOffice.org, sudah 
tercangkup beberapa paket aplikasi untuk 
kebutuhan writer, spreadsheet, presentasi, 
dan draw. 


Patrick Pelgrims, Coordinator of the Bachelor in Electronics/ICT curriculum Sint-Kateli- 
jne-Waver's De Nayer Institute, mengatakan bahwa pihaknya sangat senang dalam menyam- 
but para komunitas KDE di kampusnya. Para developer KDE merupakan pembuat platform 
software mengagumkan yang banyak digunakan oleh Institute-nya untuk mendidik banyak 
mahasiswa pada bidang elektronik, computer engineering dan embedded Linux. 

Untuk susunan acara, pada 9 dan 10 Agustus 2008, akan diadakan KDE Contributors 
Conference. Hari berikutnya, KDE e.V General Assembly atau rapat tahunan KDE akan di- 
laksanakan. Dari 12 sampai dengan 16 Agustus 2008, dilaksanakan coding marathon. Selama 
penyelenggaraan ini, direncanakan akan diadakan juga sesi workshop, tutorial, dan BoF.m 


Kerja Sama Linux Foundation dengan Developer Jepang 


inux Foundation dan Information-technology Promotion Agency 
Len telah menandatangi kontrak untuk mempercepat peng- 

dopsian Linux dan open source software dalam wilayah seperti 
pengembangan teknologi, pembangunan aktivitas legal, dan stan- 
darisasi. Kerja sama sebagai partner ini, akan dimulai pada User 
Conference di IPA Forum 2007, yang akan diselenggarakan pada 30 
Oktober 2007, di Meiji Kinen-kan, Tokyo, Jepang. 

Pengumumuman kerja sama ini, ber- 
samaan dengan waktu di mana minat 
penggunaan open source software di Je- 
pang sedang berada pada tingkat tinggi. 

Salah satu contoh meningkatnya minat 
penggunaan open source di Jepang 

adalah pada produk konsumen elektro- 

nik yang dihasilkan perusahaan elek- 

tronik Jepang, dan Tokyo Stock Exchange yang memutuskan meng- 
gunakan Linux untuk pembuatan next generation enterprise system. 
Pada Juli ini, pemerintah Jepang juga menempatkan prioritas tinggi 
untuk mengadopsi open standard pada semua kebutuhan Tl-nya. 

Jim Zemlin, Executive Director of The Linux Foundation, mem- 
beri pernyataan bahwa para perusahaan dan developer Jepang meru- 
pakan pendukung terbesar Linux Foundation sejak didirikannya 
Linux Foundation. Pihak Linux Foundation akan lebih mendukung 


Le 


LINUX 


FOUNDATION 


pengembangan Linux dan open source software di Jepang. Perjanjian 
ini merupakan bagian dari aktivitas promosi regional Linux Founda- 
tion dan langkah penting dari komunitas open source untuk mem- 
perluas wilayah pengembangan. 

Dari pihak Jepang, Buheita Fujiwara, Chairman of the Infor- 
mation-technology Promotion Agency mengatakan bahwa dua 
organisasi yang mereka miliki dapat membimbing proses adopsi dan 
penggunaan Linux, serta open source 
software, dan bekerja bersama dalam 
pertemuan pengembangan 
teknologi, dan aktifitas legal. IPA dapat 
membantu perusahaan Jepang untuk 


acara, 


mempromosikan penggunaan Linux. 
IPA juga menambahkan, kalau open 
source software buatan Jepang akan 
memainkan peranan penting pada revolusi open source software di 
dunia. 

Perusahaan analisis Gartner memprediksi, kalau open source 
software akan semakin berkembang di Asia. Dari jumlah tersebut, 
60 persen merupakan lembaga pemerintahan yang besar maupun 
menengah, yang mana akan menjadi bisnis utama mereka di tahun 
2010. Hal ini cukup besar mengingat pada tahun 2004, kurang dari 
159o jumlah perkembangan pengguna open source software. 


6 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL 


Payment Service MyGate Dapat 


berjalan di Platform Linux 


mygate 


kredit mereka. 


kartu kredit. Semua software yang dibutuh- 

kan dapat diinstal pada sistem operasi mereka, sehingga para pemegang kartu dapat segera 

mendapatkan pin dari bank. Masalah dari sistem ini untuk para pengguna Linux adalah, soft- 
ware tersebut hanya dibangun untuk mendukung pada sistem operasi berbasis Windows. 

David Viljoen, IT Director of MyGate, menjelaskan bahwa saat ini software tersebut dapat 

dibuat untuk berjalan pada platform lain, seperti Linux. Hal ini membutuhkan software yang 


dibuat untuk dapat terintegrasi dengan sistem. 


Marc Seymour, Managing Director of iGroup, mengatakan kalau semua client e-commerce 
mereka telah memfasilitasi penggunaan server Linux untuk menaruh shopping cart dan pay- 
ment page mereka. MyGate juga meyakinkan, bahwa keuntungan dari kontrol lengkap dari 
payment page tidak akan membuat khawatir akan terjadinya transaksi yang tidak aman.m 


yGate, layanan payment gateway yang 
berasal dari Afrika Utara, telah mem- 
bangun layanan yang membolehkan 


para pelaku e-commerce menggunakan Linux 
untuk mengakses layanan keamanan kartu 


MasterCard SecureCode dan Visa 3D Secure 
menawarkan sebuah solusi kepada pelaku e- 
commerce untuk mengurangi risiko penipuan 


wxWidgets 


wxWidgets, cross platform C---- GUI library, 
pada tanggal 15 September 2007 sudah 
merilis versi terbarunya, yakni wxWidgets 
2.8.6. Paket aplikasi wxWidgets menawar- 
kan semua aspek yang biasa terdapat 
dalam kontrol GUI yang digunakan pada 
suatu aplikasi. wxWidgets juga dapat digu- 
nakan dengan native widgets yang terdapat 
pada masing-masing platform. 


KDE 


KDE 4.0 direncanakan akan segera dirilis 
antara 17-19 Januari 2008. Rencananya, 
rilis KDE 4.0 ini akan diselenggarakan oleh 
komunitas KDE di markas besar Google 
yang berlokasi di Mountain View, California. 


Event yang diselenggarakan ini, diharapkan 
dapat mengakhiri penantian panjang para 
penggunanya, terhadap rilis terbaru desk- 
top KDE. 


Kuba Beralih ke GNU/Linux 


da Mei 2005, Roberto del Puerto, Head of the Office for Com- 
Penarns Cuban Society, mengumumkan bahwa pemerintah 

Kuba telah mempersiapkan kantor administrasi pusat untuk 
berpindah ke sistem berbasiskan GNU/Linux. Dua tahun kemu- 
dian, tepatnya pada Juli 2007, Menteri TI dan komunikasi, Jorge 
Luis Perdomo, mengatakan kepada Juventud Rebeide bahwa meng- 
gunakan free software merupakan bagian dari strategi untuk meraih 
kedaulatan teknologi. 

Beberapa lembaga pemerintahan Kuba yang rencananya akan di- 
migrasikan ke platform GNU/Linux, di antaranya perwakilan menteri 
pendidikan, hukum, bagian dalam, pendidikan tingkat tinggi dan 
angkatan bersenjata, customs service, lembaga sosial masyarakat Kuba 
pengguna komputer, Computer Sciences University, University of 
Havana, dan Jose A. Echeverria Institute. 

Sebagian besar komputer pada kepulauan Karibia, menjalankan 
kopianilegalsistemoperasi Microsoft Windows. Banyak penduduknya 
menggunakan versi program bajakan yang tentunya tidak perlu 
membayar biaya lisensi. 

Yudivin Almeida, seorang profesor dalam bidang matematika dan 
komputer University of Havana, mengatakan kalau masih terdapat 
deal yang besar bagi pihak yang menentang untuk berubah pikiran. 
Dalam pandangannya, penduduk Kuba mempertahankan argumen 
mereka bahwa biaya free software yang gratis bukanlah sesuatu hal 


yang menarik. Hal 
ini dikarenakan 
embargo Amerika 
Serikat 
negara 
yang 

pemahaman bah- 


terhadap 
mereka, 
membuat 


wa para penduduk 
Kubadapatdengan 
bebas 


kan biaya lisensi. 


mengabai- 


Richard Stallman, aktivis free software mengatakan kalau peng- 
gunaan free software harus menyetujui empat kebebasan, yaitu kebe- 
basan menjalankan program untuk tujuan apapun, kebebasan untuk 
mempelajari bagaimana program tersebut berjalan dan mengadapta- 
sinya untuk kebutuhan, kebebasan untuk mendistribusikan salinan 
kembali untuk dapat membantu sesama, dan kebebasan untuk mem- 
perbaiki program dan merilis perbaikan tersebut ke publik. 

Sejauh ini, hanya bagian customs service yang sudah mengadopsi 
sistem GNU/Linux pada semua komputernya, sekalipun server pada 
jaringan informasi kesehatan elektronik Informed telah mengguna- 
kan GNU/Linux sejak pertengahan tahun 1990. Untuk saat ini, Kuba 
masih menunggu untuk dapat bermigrasi secara keseluruhan.m 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX @ 11/2007 


7 


OPINI 


| Made Wiryana 


Gara-gara MS Office, 
Security Bermasalah 


ebagian besar pengguna komputer 
menganggap virus adalah hal yang tak 
bisa dihindari. Jadi, sering pengguna 
menganggap hal itu bukan masalah 
karena tak bisa dihindari. Ada juga yang 
berpendapat masalah tersebut akan beres 
bila menggunakan antivirus. Artinya plat- 
form yang memiliki kemungkinan terserang 
virus tersebut bukanlah masalah berarti, 
toh ada anti virus yang dapat mencegahnya. 


“Tapi runyamnya lagi, biaya penanganan 


virus ini tidak dianggap hal yang memberatkan karena dianggap tak 


bisa dihilangkan. Jadi biaya seperti biaya lisensi antivirus, biaya 


update database signature virus dan sebagainya lupa diperhitungkan 


sebagai biaya pengoperasian sistem. 


Tapi, apakah sebenarnya tindakan preventif 
mencegah virus ini bisa menyelamatkan 
situasi kerentanan sistem sekuriti? Tekno- 
logi virus sendiri semakin canggih. Untuk 
makin sulit, 
karena virus menggunakan teknik berubah 


mengidentifikasinya pun 
bentuk dan menyembunyikan diri dalam 
enkripsi. Dengan makin terkoneksinya 
komputer, maka metoda penularan pun 
menjadi beragam termasuk melalui pe- 
ngiriman e-mail dan messenger. Kesulitan 
penanganan virus ini ditambah lagi ke- 
nyataan bahwa anti virus biasanya akan 
memiliki penangkal setelah ada virus yang 
menyebar. 

Kenyataan ini menjadi pelajaran pahit 
sekali, seperti yang diberitakan oleh majalah 
Spiegel Jerman, tentang kejadian masuknya 
trojan di komputer pemerintah Jerman. 
Dan trojan ini berfungsi sebagai spy yang 


menyadap data dan mengirim data 


tersebut ke China. Menurut analisis 


amanan sistem komputer mereka. 
Antivirus terlengkap dan terbaru pasti 
sudah diinstal, dan juga secara rutin di- 
update. Pengetahuan tentang sekuriti 
sudah pasti lebih dari cukup, proses audit 
ketika menginstal sistem tentu ada. 
Ternyata celahnya seperti cerita 
"Achiles Heel", yang sesuai dengan prinsip 
rantai. Tingkat keamanan dari suatu 
sistem adalah tingkat keamanan terendah 
dari komponen yang ada. Jadi bila pada 
suatu sistem yang dibuat aman, dan salah 
satu komponennya ada yang tidak aman, 
maka semua sistem menjadi tak aman. 
Bila 


desktopnya masih memiliki celah virus 


sistem operasi atau aplikasi 


melalui attachment, maka secara 
keseluruhan sistem menjadi tidak aman. 
Kasus Trojan ini terjadi karena sistem 
operasi yang digunakan memungkinkan 
masuknya virus ataupun trojan. Adanya 
kombinasi kelemahan program aplikasi 
dan sistem operasi yang digunakan serta 
teknik social engineering, maka trojan 
dapat ditanamkan menembus pertahanan 
yang berlapis dari firewall, IDS, IPS, serta 
antivirus. 

"Untung'-nya sebagian besar kantor 
pemerintahan Indonesia belum dihubung- 
kan dengan jaringan kecepatan tinggi, 

Percaya saja ke vendor saat ini bukan 
zamannya lagi. Bayangkan kasus bug di 
MS Excell 
belakangan ini. Penjelasan dari pihak 
Microsoft yang 


mungkinkan pengguna untuk menerima 


ramai 


2007 yang baru 


terbatas me- 


hanya 


dan percaya begitu saja. Sulit rasanya 


KL 

..kelemahan aplikasi, sistem operasi, dan 
teknik social engineering, membuat trojan 
dapat ditanamkan menembus pertahanan.,, 


sekuriti Jerman, lebih dari 160 Giga data 
telah ditransfer secara rahasia ke China, 
dengan dibelokkan terlebih dulu melalui 
Korea Selatan. Kejadian spionase model 
baru dengan memanfaatkan celah sekuriti 
komputer ini tidak saja melanda di 
Jerman, tapi juga negara lain seperti USA, 
UK, Kanada, dan Australia. 

Negara-negara besar tersebut tentu 
tidak kurang dalam melakukan peng- 


untuk menguji secara menyeluruh dan 
total apakah memang tidak ada kesalahan 
pada program lainnya dari MS Office 
2007. 

Pemilu 2009 menanti kita untuk 
mempertimbangkan ulang pilihan yang 
pernah dilakukan, bukan saja terhadap 
partai politik, tapi juga pada platform 
teknologi informasi yang dipilih untuk 
digunakan. 


8 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


OPINI 


Budi Rahardjo 


Sistem Pembayaran 
Elektronik Indonesia 


Di luar negeri ada juga sistem pem- 
bayaran dengan nominal yang kecil, 
disebut 


dari sistem pembayaran mikro ini juga 


micropayment. Implementasi 
bervariasi, mulai dari yang berbasis 
kartu (smartcard), Internet, dan mobile 
Contoh dari 
pembayaran mikro berbasis kartu ada- 


phone (ponsel). sistem 
lah ez-link di Singapura yang digunakan 
untuk naik MRT, bis, dan beberapa 
taksi. Bahkan kartu ini bisa digunakan 
untuk membeli burger. Contoh sistem 
pembayaran mikro berbasis Internet 
adalah PayPal, yang digunakan di eBay 
untuk jual beli barang (lelang). PayPal 
bahkan juga bisa digunakan untuk 
memberikan sumbangan kepada se- 
seorang. Contoh sistem yang berbasis 
ponsel adalah layanan dari operator se- 
luler. 

Sayangnya, sistem pembayaran elek- 
tronik mikro tersebut belum terjadi di 
Indonesia. PayPal belum seratus persen 
bisa digunakan di Indonesia, karena 
masih ada bagian di dalamnya yang meng- 
gunakan kartu kredit. Pada intinya, masih 


da orang yang mengatakan bahwa 
salah satu kesulitan dalam pengem- 
bangan electronic commerce di Indo- 


nesia adalah tidak 


adanya sistem 


pembayaran elektronik yang dapat diguna- 
kan. Di Amerika, penggunaan kartu kredit 
untuk membeli barang di Internet sudah 
merupakan hal yang lazim. Sementara itu 
penggunaan kartu kredit di Indonesia ku- 
rang disukai karena adanya ketakutan pe- 


nyalahgunaan kartu kredit ini. 


ada masalah kepercayaan dengan 


Indonesia. Sistem pembayaran mikro 
dengan menggunakan kartu mulai terjadi 
dengan munculnya beberapa kartu. 
Sayangnya, ada banyak pemain dengan 
jumlah pelanggan yang kecil. Jika hal ini 


dibiarkan berlangsung, maka tidak akan 


Sistem — pembayaran elektronik 
dalam ukuran mikro ini sangat di- 
butuhkan di Indonesia. Ada banyak 
aplikasi yang sudah menanti kehadiran- 
nya, seperti misalnya untuk pem- 
bayaran tiket, transportasi, jalan tol, 
dan parkir. Salah satu aplikasi yang 
paling menarik buat saya adalah jual 
beli konten digital, seperti misalnya 
lagu. Anda bisa menjual lagu Anda dan 
dibayar langsung dengan menggunakan 
sistem pembayaran mikro ini. Harga 


tidak mahal—katakanlah 
sekitar Rp5000. Pembayaran dengan 


satu lagu 


nominal yang kecil ini akan sulit 
dilakukan dengan kartu kredit atau de- 
ngan kartu debit sekalipun. 

Untuk 
sistem pembayaran mikro ini bisa diguna- 
kan untuk kereta api, bis, tetapi tidak bisa 
untuk angkutan kota (angkot). Pasalnya, 
kita masih sering membayar dengan 
jumlah berbeda untuk naik angkot. Supir 


angkot sering kesal dengan hal ini. Jauh 


pembayaran — transportasi, 


dekat semestinya sama, katanya, tetapi 
pada kenyataannya penumpang membayar 
berbeda 
penumpang dan debat dengan kenek/supir 


(sesuai — dengan perkiraan 


angkot). Kondisi ini menyebabkan 
pembayaran mikro tidak cocok untuk 
angkot. Meskipun penyedia jasa angkot 
akan senang dengan sistem pembayaran 
mikro elektronik ini, penumpang tidak 
suka. 

Sistem pembayaran elektronik yang 


akan diterima di Indonesia adalah yang 


KL 
Pembayaran dengan nominal yang kecil 
ini akan sulit dilakukan dengan kartu 
kredit atau dengan kartu debit sekalipun.,, 


tercapai skala ekonomi yang cukup besar 
sehingga efisien. 

Sebagai pelanggan, kita mungkin akan 
memiliki beberapa kartu. Ini akan 
merepotkan kita. Mudah-mudahan ada 
konsolidasi dari para pemain pembayaran 
mikro dengan menggunakan kartu ini. 


Setidaknya 


standar yang sama sehingga terjadinya 


mereka harus memiliki 


interoperability. 


sesuai dengan kultur yang ada di kita. Kita 
cenderung curiga (atau lebih tepatnya 
berhati-hati) dalam hal-hal yang berhu- 
bungan dengan uang. Ini berbeda dengan 
kultur di Amerika, misalnya, yang cende- 
rung lebih percaya. Untuk itu, perlu dicari 
sistem pembayaran elektronik—khususnya 
yang berukuran mikro—yang khas Indone- 
sia. Anda punya ide? Mari kita implemen- 
tasikan di Indonesia. 


10 11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


Pengembang Peranti 
Lunak di Indonesia 


kalangan dunia teknologi 


berhubungan dengan komputer, 


aru-baru ini, sebuah majalah yang selalu 
melakukan penelitian atas kekayaan 
orang-orang di seluruh dunia, kembali 


menunjuk tiga perusahaan besar di 


informasi dan 


komputer sebagai yang paling terkaya di dunia. 
Karena adanya anggapan bahwa orang 
terkaya selalu dari dunia komputer, kita ber- 


bondong-bondong melakukan usaha yang 


Internet 


dan teknologi informasi, tanpa mengetahui 


penyebabnya mengapa mereka dapat menjadi orang terkaya. 


Semua perusahaan atau orang yang 
dianggap terkaya di dunia ini berhubungan 
erat dengan peranti lunak komputer atau 
software application. Microsoft, Orade, dan 
Google mengandalkan penghasilannya dari 
kemampuan mereka membuat suatu 
program yang akhirnya dapat dipakai oleh 
semua orang di seluruh dunia. 

Sementara pebisnis yang berkecimpung 
di dunia peranti keras, seperti IBM atau HP, 
masih kalah jauh kekayaannya dibanding 
pengembang peranti lunak, walaupun kalau 
dilihat nilai komoditi yang dijualnya sangat 
berbeda dan lebih mahal dibanding peranti 
lunak. 

Konsep pengembang peranti 


adalah 


keperluan rumah tangga. Pemakainya bisa 


lunak 
seperti produsen barang-barang 
berjumlah jutaan orang jika memang 
semuanya merasa dapat memanfaatkan 
hasil pengembangan perusahaan tersebut. 
Peranti lunak yang dikembangkan biasanya 
merupakan suatu produk yang sudah 
dikembangkan lebih dari lima tahun dan 


sudah dipakai oleh banyak komunitas. 

Sebetulnya, apabila separuh saja dari 
penduduk Indonesia menggunakan satu 
produk peranti lunak tertentu, akan 
dihasilkan satu “orang kaya” baru, paling 
tidak untuk di Indonesia, sehingga yang 
bersangkutan dapat mendampingi raja 
sigaret kretek dan raja produk-produk 
rumahan. 

Sayangnya, perkembangan peranti 
lunak di Indonesia seperti jalan di tempat. 
Tidak ada inovasi yang signifikan, karena 
pengembang peranti lunak yang berjaya 
saat ini masih 4L (lu lagi, lu lagi). Kalau 
tidak di area pengembangan peranti 
lunak akunting atau keuangan, biasanya 
di mobile content atau yang berkaitan 
dengan SMS melalui operator. 

Memang dasar dari peranti lunak yang 
mampu dipakai semua orang adalah yang 
berhubungan dengan pengendalian uang 
dalam perusahaan atau pribadi. Seperti 
yang terjadi di Amerika, peranti lunak 
yang dibuat oleh Intuit sudah puluhan 


tahun berjaya dan menghasilkan kon- 
tribusi terhadap masyarakatnya. 

Tetapi jika kita melihat perkembangan 
terakhir ini, Oracle dan Google bukan lagi 
dikatagorikan perusahaan pembuat program 
akunting atau manajemen, karena walaupun 
menyerempet ke bidang tersebut, Oracde 
seutuhnya adalah perusahaan pengembang 
sistem data base, sementara Google dengan 
inovasi-inovasinya mampu bergerak ke arah 
yang sedang dilakukan Microsoft saat ini, 
tetapi lebih mendalam ke dunia Internet. 

Di Indonesia sendiri, perusahaan pe- 
ngembang aplikasi akunting atau mana- 
jemen cukup banyak, kalau dikumpulkan 
mungkin lebih dari seratus perusahaan, 
besar-kecil dan tersebar di seluruh Indo- 
nesia. Tetapi, sampai saat ini belum ada 
pengembang software yang dominan di 
Indonesia, karena mungkin kurang pro- 
mosi atau kurang sosialisasi ke masya- 
rakat luas. 

Biasanya kendala yang dihadapi oleh 
pengembang peranti lunak di Indonesia 
adalah “human resource” atau tenaga ahli 
yang mengembangkan semua peranti lunak 
di satu perusahaan. 


KL 
..delum ada pe- 


ngembang software 
yang dominan di 
Indonesia.,, 


satu orang atau tim sudah merasa dapat 


Karena biasanya jika 


berdiri sendiri, mereka langsung keluar dari 
tempat kerja yang membesarkannya, se- 
hingga akhirnya terjadi perpecahan ke- 
kuatan yang menyebabkan tidak adanya 
dominansi di pasar Indonesia. 

Selain itu, perkembangan bisnis pe- 
lunak di 
ditunjang Undang-Undang dan hukum 


ranti Indonesia juga tidak 
yang memadai, sehingga tidak banyak pe- 
bisnis yang mau terjun ke dunia yang 
tidak dapat dikendalikan dan penuh ke- 
tidakpastian. Apalagi ditambah dengan su- 
yang 
betul-betul berdedikasi dengan ilmunya, 


litnya mencari tenaga ahli 
dan tidak seenaknya keluar masuk pe- 
rusahaan tanpa mengabaikan etika-etika 


yang berlaku.m 


12 11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


SURAT ANDA 


Edisi khusus newbie 

Saya adalah seorang mahasiswa dan salah 
satu pelanggan tidak tetap InfoLINUX 
edisi ekonomis. Dari semua majalah yang 
saya punya, ada beberapa saran dan kritik. 
Di antaranya: 

1. Sebagai newbie, terus terang saya pusing 


membaca InfoLINUX. Tetapi, tetap saya 
beli juga karena saya memerlukan 
informasi dan InfoLINUX mungkin satu- 
satunya majalah khusus Linux yang ada 
saat ini. Kepusingan ini juga masih tetap 
ada meskipun saya sudah membeli 
banyak buku tentang Linux. 


. Untuk menghilangkan  kepusingan 


saya dan teman-teman newbie lain, 
bagaimana kalau InfoLINUX 
mengeluarkan edisi khusus newbie. 
Atau kalau perlu membuat buku 
khusus untuk newbie, di mana isinya 
meliputi prinsip-prinsip dasar yang 
harus diketahui oleh newbie. 


. Bagaimana kalau InfoLINUX 


mengeluarkan edisi khusus yang 
membahas mengenai laptop yang 
"Linux Ready". Yang saya tahu hampir 
semua laptop yang di jual di pasaran 
adalah Windows Ready. Hampir belum 
pernah saya melihat laptop yang Linux 
Ready di toko elektronik maupun di ik- 
lan. 

Harapan saya bersama InfoLINUX, 


semoga masyarakat Indonesia semakin 
melek Linux. pemula menjadi paham, dan 
profesional semakin andal. 


Rabhie Chandra via e-mail 


Langsung menjawab pertanyaan. 
1,2.Mengenai keinginan — Anda — agar 


InfoLINUX membuat edisi khusus newbie 
atau membuat buku Linux khusus 
newbie, akan kami pertimbangkan 
terlebih dahulu. Pembahasan mengenai 
prinsip-prinsip dasar Linux untuk newbie 
seperti yang Anda minta, sudah cukup 
banyak — dibahas — dalam majalah 


InfoLINUKX edisi terdahulu, maupun pada 
banyak website di Internet. Jadi, 
InfoLINUX harus mempertimbangkan 
dahulu, apakah bahasan ini masih cukup 
relevan di muat pada salah satu edisi 
majalah InfoLINUX mendatang. 

3. Untuk permintaan majalah InfoLINUX 
edisi khusus yang mengulas Laptop Linux 
Ready, untuk saat ini kami tampung 
terlebih dahulu. Kemungkinan hal ini 
dapat kami sajikan terlebih dahulu di 
salah satu rubrik "Hardware" majalah 
InfoLINUKX edisi mendatang. 


Dependensi software 
Meskipun saya memiliki Windows ori- 
sinal, saya amat senang menggunakan 
Linux. Salah satu penyebabnya karena 
saya sering mendapatkan distro Linux 
dari majalah InfoLINUX. Namun, saya 
masih memiliki problem dengan instalasi 
software pilihan yang selalu di sertakan 
dalam bonus Dsisc InfoLINUX. Sering kali 
software tersebut gagal terinstal karena 
tidak terdapat dependensinya. Untuk itu, 
saya memiliki beberapa saran: 

1. Menurut saya, akan lebih baik jika paket 
software tersebut disertakan dalam 
bentuk paket extras distro tertentu yang 
siap pakai. Tentunya tanpa perlu 
dependensi yang macam-macam. 

2. Saya juga mengusulkan, agar pada 
salah satu edisi mendatang, majalah 
InfoLINUX membuat edisi khusus 
tentang manajemen/edukasi. Bagi 
seorang guru seperti saya, edisi 
tersebut sangat berguna. 

3. Tolong dijelaskan juga cara men- 
download software Linux (semisal 
Ubuntu, Mandriva, dan sebagainya). 
Karena saya sudah coba buka situsnya, 
tetapi belum dapat mencari software- 
softwarenya. 

Terimakasih atas dibalasnya unek- 
unek saya ini. 
Lumban - SMAN 1 Belik, Pemalang 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 
Sampaikan melalui surat ke Redaksi InsfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 
10430 atau e-mail di Redaksi@Infolinux.co.id. 


Terimakasih atas kesediaan Anda untuk 
mencoba distro-distro Linux yang sering 
kami sertakan. Berikut jawaban atas 
pertanyaan Anda: 

1. Mengenai problem dependensi paket 
pada proses instalasi software pilihan 
yang selalu di sertakan dalam bonus Disc 
InfoLINUX, terkadang paket dependensi 
yang dibutuhkan, sudah terdapat pada 
repositori paket extra distro 
bersangkutan. Selain itu, salah satu 
alasan tidak disertakannya dependensi 
paket suatu software pilihan di 
InfoLINUX, berkaitan erat dengan 
beragamnya distro Linux yang di 
gunakan oleh para pembaca InfoLINUX. 

2. Usul yang menarik. Kami akan tampung 
dahulu usul Anda sebelum dapat direali- 
sasikan. 

3. Biasanya pada forum distro 
bersangkutan, maupun pada halaman 
FAO-nya, terdapat penjelasan mengenai 
url tempat bernaungnya paket-paket 
software distro bersangkutan. Setelah 
mengetahui dengan jelas url-nya, Anda 
tinggal men-download paket tersebut 
dengan menggunakan tools download 
seperti wget dan sejenisnya. 


Perbedaan Ubuntu Studio dengan 
Ubuntu 
Saya adalah salah seorang pengguna 
Linux dengan distro Ubuntu Feisty 7.04. 
Berkaitan dengan hal ini, saya ingin mena- 
nyakan, apakah perbedaan antara distro 
Ubuntu dengan Ubuntu Studio? 

Aci Muwardan via e-mail 


Perbedaannya terletak pada tujuan dan 
target pengguna distro tersebut. Ubuntu 
Studio sendiri merupakan distro turunan 
dari Ubuntu, dan menggunakan paket 
yang bersumber dari Ubuntu. Hanya saja 
paket dalam Ubuntu Studio lebih dituju- 
kan untuk memenuhi kebutuhan bermulti- 
media di Linux. 


14 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TESTILINUX 


Semakin Maju 
Bersama Linux 


ermula pada tahun 2002, sewaktu 

saya masih duduk di bangku STM 

kelas 2. Pada waktu itu, ada seorang 

rekan saya yang akan mengikuti 
lomba keterampilan siswa tingkat nasional yang 
mewajibkan para pesertanya untuk mengerti 
tentang Linux. Rekan saya sering mengajak 
teman yang lain untuk belajar bersama dalam 
proses instalasi Linux. 

Distro yang digunakan pada saat itu adalah 
RedHat 6.2. Tampilan GUl-nya sangat menarik 
perhatian kami, karena lebih menarik daripada 
GUI Windows. Tahapan tersulit yang saya ha- 
dapi pada saat itu adalah pada saat proses 
pembagian partisi. Di rumah, saya belum be- 
rani untuk menginstalasi Linux karena keter- 
batasan kapasitas komputer yang saya miliki. 
Hingga tiba saatnya saya magang di salah satu 
perusahaan swasta. Di kantor magang ini, saya 
bertemu kakak kelas yang telah bekerja disana. 
Dia sering mengoleksi majalah InfoLINUX dari 
edisi 1. Sampai akhirnya, saya di ajarkan Linux 
olehnya. 


“Setelah saya tahu 
kabar mengapa 
saya bisa diterima, 
ternyata ada yang 
merekomendasikan 
karena saya me- 
nguasai Linux.., 


Lin4Win sebagai distro 
pertama 


Suatu waktu saya berjalan-jalan ke Mangga 
Dua. Pada salah satu toko CD, saya membeli 
distro Lin4win, yaitu distro bawaan Mandrake 
dengan versi 7.2 dan desktop GUl-nya adalah 
KDE. Distro ini tidak memerlukan real partisi di 
harddisk, karena hanya membuat virtual par- 
tisi di dalam partisi Windows. Senang sekali 
rasanya saat itu, saya dapat menggunakan 
Linux. Pada saat masih menggunakan Lin4win, 
saya merasa belum menggunakan Linux sung- 
guhan. Alasannya, karena Lin4win masih 
menggunakan virtual partisi yang masih terasa 
lambat daripada menginstal pada partisi Linux 
sesungguhnya. 

Pada saat itu, saya memang belum 
sepenuhnya menggunakan Linux, karena tun- 
tutan pekerjaan men-develop web kantor ma- 
sih harus menggunakan program yang berjalan 
pada OS Windows. Saya juga sempat mencoba 
beberapa distro lain seperti Mandrake 9.0, 
Redhat 9.0, Slackware, Debian, dan, Trustik 
Merdeka. Setelah saya pindah pekerjaan ke 
tempat yang baru, saya mendapat komputer 
kantor yang spesifikasinya cukup lumayan. Di 
komputer ini, saya menginstal dual boot Linux 
dan Windows. Distro yang saya gunakan pada 
waktu itu adalah Mandrake 10.0, kemudian 
beralih ke Mandrake 10.2, Mandriva 2005 LE, 
Mandriva 2006 PowerPack. Untuk riset, saya 
juga mencoba distro lain seperti Fedora, Knop- 
pix, Kubuntu, Ubuntu, dan Mephis. 


Kantor full Linux 


Setelah berpindah kerja ke tempat lain, tiba 
saatnya saya menginstal Linux di PC kan- 
tor saya yang full Linux, alias tidak ada lagi 
OS Windows. Kebetulan juga pekerjaan saya 


KA | 55. 
tidak memerlukan Windows secara spesifik. 
Distro yang saya gunakan pada waktu itu 
adalah Mandriva 2006 PowerPack pemberian 
dari Mas Willy, anggota KPLI Yogya yang cu- 
kup terkenal karena termasuk salah seorang 
pengembang Open0ffice.org untuk bahasa 
Indonesia. Saya merasa bangga pada waktu 


itu, karena tidak memerlukan Windows lagi 
untuk bekerja. 


Terpilih karena Linux 
Suatu ketika, saya mencoba melamar kerja 
di tempat yang lebih baik, yakni sebuah ISP 
besar yang cukup terkenal. Hal ini tidaklah 
mudah, apalagi saya hanya lulusan STM saja. 
Namun, akhirnya saya diterima di perusahaan 
tersebut. Setelah saya tahu kabar mengapa 
saya bisa diterima, ternyata ada yang mereko- 
mendasikan karena saya menguasai Linux. 
Betapa senangnya perasaan saya waktu itu. 
Thanks Linux! 
Di tempat ini, saya terpaksa menggunakan 
Windows karena PC di sana dipakai bersama 
dan apa boleh buat. Alhamdulillah, waktu itu 
ada rezeki untuk membeli sebuah laptop dari 
temanku yang sedang membutuhkan sehingga 
harganya pun murah. Laptop saya AMD Sempron 
2600, RAM 512 MB, dan harddisk-nya 40 GB. 
Sewaktu membeli, laptop tersebut masih terin- 
stal Windows XP. Karena kesal dengan Windows 
yang rentan sekali terhadap serangan dari virus 
dan spyware, meskipun sudah di-update, di- 
patch, dan sejenisnya, akhirnya dengan senang 
hati saya mengganti Windows dengan distro 
Mandriva One. Namun, saya merasa kecewa, 
karena Mandriva One 2007 tidak stabil pada 


16 


11/2007 8 INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TESTILINUX 


Suasana bekerja dengan Linux. 


perangkat wifi yang terdapat di laptop saya, 
karena sering kali mengalami disconnect. 

Selanjutnya, saya mencoba menggunakan 
Xandros Business Edition 3.02. Distro ini sung- 
guh mengesankan, karena semua perangkat 
di laptopku terdeteksi dengan baik dan stabil. 
Saya juga mencoba menggunakan distro lain, 
yakni PCLinuxOS 2007. Distro ini cukup sta- 
bil, namun saya masih mengalami bug pada 
vga laptop, di mana tidak dapat menampilkan 
screensaver dengan baik. Saya coba ganti 
lagi dengan Mandriva 2007, namun tetap saja 
masih ada bug yakni pada menu di GUI KDE- 
nya, dan tidak dapat mengenai modem interna 
dengan baik. Akhirnya saya men-download CD 
Xandros yang lebih baru yaitu Xandros Home 
Edition Premium 4.0. Karena tidak mempunyai 
lisensinya, saya tidak dapat meng-update distro 
itu. Dengan sedikit usaha, ternyata hal ini tetap 
dapat dilakukan dengan menggunakan perintah 
apt-get yang dilakukan dari Konsole. 

Sama seperti Debian, update paket soft- 
ware yang terdapat pada distro ini masih saya 
rasakan lambat daripada distro lainnya. Tapi, 
hal ini tidak menjadi masalah karena kestabil- 
annya menjadi sama seperti Debian. Xandros 4 
memiliki GUI interface KDE yang sudah dimodi- 
fikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai 
Windows XP. Untuk pemula seperti saya sangat 
membantu sekali dalam bekerja karena dituntut 
harus cepat. 


Sadar akan semangat 
open source dan FOSS 


Setelah beberapa lama menggunakan Xandros, 
akhirnya saya memutuskan untuk meninggal- 
kan Xandros karena kerja samanya dengan Mic- 


Debian Etch dengan Open0ffice.org dan Gaim. 


rosoft dan mulai mencari distro lain yang free, 
dan dapat mendeteksi semua hardware yang 
terdapat pada laptopku. Saya memutuskan 
kembali mencoba Ubuntu dan Kubuntu, karena 
saya telah jatuh hati dengan distro turunan 
Debian. Masalah kembali terjadi ketika ada up- 
date Kernel dari Ubuntu security update, yakni 
modem internal di laptop saya tidak terdeteksi 
lagi. Saya coba menginstalasi ulang driver-nya 
hingga instal ulang Ubuntu-nya, namun tetap 
saja tidak bisa. 

Pilihan selanjutnya jatuh pada Debian Etch 
4.0 yang kini sudah jadi Debian Etch 4.0r1. 
Distro ini menjadi pilihan distro terakhir saya 
hingga saat ini. Semua perangkat dapat terde- 
teksi dengan baik, meskipun ada update Kernel 
dari update security milik Debian. 


Linux, teman setia 
bekerja dan belajar 


Dalam keseharian bekerja, Linux sangat mem- 
bantu saya karena pekerjaan sebagai Network 
Operation Center tidak terlalu membutuhkan 
Windows. Semua dapat saya lakukan dengan 
baik menggunakan Linux, terutama dalam ha 
mengonfigurasi router. Untuk kebutuhan telne 
atau ssh ke router, saya menggunakan Konsole 
milik KDE meskipun desktop GUI yang saya 
gunakan adalah Gnome. Hal ini terkait dengan 
problem Gnome Terminal yang belum dapa' 
saya perintahkan untuk break pada router 
(Ctrl--Shift--6). 

Untuk berkomunikasi dengan sesama rekan 
melalui chatting, saya menggunakan Gaim 
yang memiliki fungsi /og percakapan yang 
sangat baik. Untuk mengedit berbagai doku- 
men kantor dan tugas kampus maupun untuk 


mengedit tulisan, saya serahkan ke Open0dif- 
fice.org. Membaca file PDF dapat saya lakukan 
dengan menggunakan Evince. Untuk kebutuhan 
multimedia, aplikasi XMMS saya gunakan untuk 
mendengarkan lagu. Sedangkan untuk menon- 
ton film kesayangan, saya menggunakan Xine 
atau MPlayer. 
Pada saat senggang saya terbiasa mem- 
buat tulisan mengenai Linux. Beberapa tulisan 
mengenai Linux, telah saya upload di situs ilmu- 
Komputer.Com. Saya juga ikut dalam penen- 
tuan distro Linux yang akan digunakan untuk 
user di kantor. Karena tidak lama lagi, user di 
kantor saya akan mulai beralih ke Linux untuk 
kebutuhan desktop kerja sehari-hari. 
Sekarang, saya sudah merasa cukup de- 
ngan menggunakan Linux, baik untuk bekerja, 
kuliah, maupun belajar. Semua yang ingin 
diketahui mengenai Linux, sudah terdapat 
tutorialnya di Internet dan dapat diperoleh 
secara gratis. Untuk itu, saya sangat mendu- 
kung program IGOS sebagai salah satu media 
S 


osialisasi Linux kepada masyarakat. Saya 
juga ikut menjadi moderator dalam mailing list 
kursus-linux di yahoogroups. Berbagai training 
dan seminar tentang Linux, juga sering saya 
ikuti dengan rutin. Selanjutnya, saya bercita- 
cita untuk dapat turut serta menjadi salah satu 
pengembang di salah satu aplikasi FOSS yang 
sudah ada.m 

Dony Ramansyah (dony im2@yahoo.co.id| 


Kirim Naskah 


Anda memiliki pengalaman menarik selama menggunakan 
Linux?Jika ingin berbagi pengalaman menarik selama 
menggunakan Linux, silakan kirimkan file naskah sebanyak 
9000 karakter, beserta dengan file foto dan file gambar, 
melalui e-mail ke submissions@infolinux.co.id, Tersedia 
suvenir menarik untuk kiriman naskah yang dimuat. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 11/2007 17 


TES&REVIEW 


Nuansa Fitri 


BIG TE BO Da tanamkan top amootes pom 


ap os La. 


dak terasa, kita baru saja melewati ibadah 

puasa dan Idul Fitri. Karena masih dalam 

nuansa yang fitri, segenap redaksi InfoLI- 

NUX terlebih dahulu ingin mengucapkan 
“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1428 Hijriyah. Mo- 
hon maaf lahir dan batin”. 

Setelah rehat bersama selama liburan leba- 
ran, tentunya otak kita menjadi fresh untuk 
kembali mencoba sesuatu yang baru, bukan? 
Pada bonus Disc InfoLINUX regular kali ini, In- 
foLINUX menyertakan distro KateOS 3.6 dan 
Vixta.org 093 untuk Anda coba. KateOS yang di- 
gunakan sebagai default booting DVD InfoLINUX 
edisi ini, merupakan distro terbaik dari Polandia 
yang dibuat berbasiskan Slackware Linux. Target 
pengguna distro ini adalah para pengguna Linux 
tingkat menengah yang sudah mengenal Linux. 

Karena berfokus pada efisiensi, kebutuhan 
hardware yang dibutuhkan oleh KateOS tidak 
terlalu tinggi. Sebagai konsekuensinya, KateOS 


MNIGhOP ox mc-h uc tta1waREWOatPapahwnepg 


Home | Products | Categories | Stores | Forums 


Products by Category 


mengemas desktop XFCE 4.4.1 sebagai default 
desktop-nya, meski para pengguna juga dapat 
memilih desktop KDE 3.5.7 maupun GNOME 
2.18.0, yang juga disertakan oleh distro ini. Se- 
lain KateOS, di bonus DVD dapat ditemukan 
juga distro Vixta.org. Berbeda dengan KateOS, 
distro Vixta yang dari segi penampilannya menye- 
rupai Windows Vista, membutuhkan spesifikasi 
hardware yang lumayan tinggi. Cukup sepadan 
dengan tampilan desktop yang ditawarkan. 
Pada rubrik “Software”, kami mengulas soft- 
ware PHP-MultiShop. Aplikasi ini sudah men- 
cukupi kebutuhan Anda yang ingin membuat la- 
yanan online store plus CMS. Kelebihan lain dari 
PHP-Multishop adalah kemampuannya untuk 
membuat beberapa layanan online store dalam 
satu CMS. Dengan ini, Anda dapat membuat 
semacam virtual mall dalam online store yang 
Anda miliki.m 
Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


18 11/2007 m INFOLINUX 


Hardware 

Planet VDSL2 Router 19 
VDSL2 ROUTER 

TRENDNET TPL-202E 19 
POWERLINE ADAPTER 

Distro 

KateOS 3.6 20 
Vixta.org 093 20 


Software 


PHPfileNavigator 2.3.0 2 
PHP-MultiShop 0.8 2 
Game 

Disk Field 1.0 22 
Twisted Zombie 1.0 22 


Buku 


A Practical Guide to Linux 23 
Commangds, Editors, and Shell 
Programming 


Linux Programming 23 
By Example 
Practical Packet Analysis 23 


Definisi Label “On the Disc” 
Sebuah software yang 
memperoleh label “On 
the Disc”, berarti Anda 
dapat menemukan pake 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
Ini. 


Prosedur “Linux Ready” “Ng, 
Sebuah PC atau note- Lan | 
book yang mendapatkan Km 
predikat “Linux Ready”, 
berarti semua peripheral stan- 

dar seperti adapter jaringan LAN 
maupun WLAN dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya, mulai 

dari proses instalasi sebuah distro 

Linux dilakukan hingga instalasi 

driver hardware tersebut. Distro 

Linux yang digunakan dalam pe- 
ngujian “Linux Ready” adalah 
Knoppix 5.1.1, Mandriva Linux 
2007.1, Fedora Core 6, dan open- 

SUSE 10.2. 


www.infolinux.web.id 


HARDWARE 


VDSL2 ROUTER 


Planet VDSL2 Router 


MODEL VC-200S STANDAR VDSL2-DMT, ITU-T G.993.2 VDSL2 

INTERFACE LAN: 4x10Base-T, PHONE: 1xRJ-11, VDSL2: 1XR-J11 

PROTOCOL Programable band plan, Extended USO band up to 276KHz 

SECURITY Built-in NAT Firewall, Virtual DMZ, Password protection 

HARGA US$160 DIMENSI 186x143x35mm GARANSI 1 tahun 

INFO www.planet.com.tw PENYEDIA PT Diamondindo Mitra Lestari (021) 612-4030 


DSL2 merupakan tek- 
nologi yang 
menawarkan akses data 


akses 


berkecepatan tinggi. Planet 
VC-200S yang  InfoLINUX 
review kali ini, dapat menjadi 
contoh hardware yang telah 
menerapkan teknologi VDSL2. 
Produk ini mendukung 
standar ITU-T G.993.2, dan 
menyediakan mode operasi 
yang dapat dipilih, apakah 
akan dioperasikan sebagai 
bridge atau sebagai router. 
Konfigurasi 
sendiri tidak 
dilakukan, karena 


dilakukan dari 


basiskan web. 


produk — ini 

terlalu sulit 
dapat 
menu ber- 


Dari menu konfigurasi- 
nya, Anda dapat mengatur 
konfigurasi DHCP server, 
NAT, virtual server, DMZ, 
dan DNS proxy. Selain itu, 
produk ini juga memiliki 


fungsi firewall. Semua IP 
yang datang dan keluar dapat 


dimonitor oleh produk ini. 


Dengan fungsi virtual 
server yang terdapat pada 
produk ini, kita juga dapat 
membuat seorang user dapat 
mengakses suatu jaringan 
LAN melalui koneksi Internet. 

Dengan fitur shared in- 
ternet access yang dimiliki, 
kita juga dapat men-share ko- 
neksi Internet kepada setiap 
PC yang terdapat dalam LAN 
dengan mudah. Jika meng- 
inginkan agar produk ini 
dapat bekerja dengan 
perangkat WAN, Anda harus 
membeli sebuah access point 
yang kemudian tersambung 


ke perangkat ini. Sup 


Hasil Pengujian 
Kelengkapan (209) MEMEENGDOD : 6.0 


Handling (596) MENENEEDOD: 7.5 
Layanan (596) :6.0 
Harga (3590) MENENNODOD: 6.0 


Performa (3596) 


MENEEEEDON: 7.5 


POWERLINE ADAPTER 


TRENDNET TPL-202E 


TRENDneT 


MODEL TPL-202E STANDAR IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

FREOUENGY BAND 4.5 - 21 MHz MODULATION OFDM 

SPEED POWERLINE: Up to 85Mbps RJ45: 10/100Mbps 

ENCRYPTION 56-bit DES Nodes Up to 16 client node 

HARGA US$72 DIMENSI 74x100x35mm GARANSI 1 tahun 

INFO http://trendnet.com PENYEDIA PT Gigantika Pratama Prima (021) 6530-5789 


RENDNET TPL-202E 
adalah 85Mbps 
line Ethernet yang me- 


Power- 


mungkinkan pengguna untuk 
terhubung dengan perangkat 
lainnya melalui jaringan 
listrik. Beberapa contoh pe- 
rangkat yang dapat kita 
sambungkan ke TPL-202E, di 
antaranya network adapter 
PC, switch, router, dan pe- 
rangkat berbasis Ethernet 
lainnya. 

Produk ini bersifat Plug and 
Play. Para pengguna hanya 
perlu menghubungkan kabel 
jaringan dari Ethernet ke TPL- 
202E, lalu hidupkan TPL-202E 
ke jaringan listrik. Lakukan hal 
ini pada sisi lainnya, sehingga 
antarperangkat yang tersam- 
bung ke TPL-202E dapat segera 
melakukan koneksi. 

Setting konfigurasi perang- 
kat ini juga cukup mudah 
dilakukan. Setelah 
perangkat telah tersambung 


ke TPL-202E dengan baik, 


antar- 


Anda dapat langsung men- 
coba transfer data antar- 
TPL-202E juga 
sudah mendukung fungsi 
Auto-MDI/MDIX. Dengan ini, 
kita dapat 
kabel cross maupun straight 


perangkat. 


menggunakan 


untuk 
202E. 
Hanya saja, utility yang 


tersambung ke TPL- 


disertakan dalam CD hanya 
ditujukan untuk pengguna 
Windows. Tanpa adanya uti- 
lity ini, melakukan fungsi 
search perangkat yang ter- 
hubung ke TPL-202E, men- 
jadi agak sulit untuk kita 


lakukan. Sup 


Kelengkapan (2096) MEMMENGULO : 6.0 
Handling (590) MEREENNOOD 7.0 
Layanan (596) MENENENODO : 7.0 
MEREENDOOD : 6.5 
MENENENON : 


Harga (3596) 
Performa (3596) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX & 11/2007 19 


DISTRO 


KateOS 3.6 


san 


FA Nu 


PEMBUAT KateOS Team SITUS http://www.kateos.org 

KERNEL 2.6.21.4 DESKTOP XFCE 4.4.1, KDE 3.5.7, GNOME 2.13.0 
OFFICE OpenOffice.org 2.2.0, Gnumeric 1.6.3, KOffice 1.6.3 
MULTIMEDIA MPlayer 1.0rc1, Audacious 1.3.1, RipperX 2.7.0 
INTERNET Mozilla Firefox 2.0.0.6, Pidgin 2.2.0, Thunderbird 2.0.0.6 


ateOS merupakan distro 

berorientasi desktop yang 

menerapkan banyak kebi- 
asaan dari para pengguna 
saat menggunakan Linux. 
Sebagai contoh, KateOS lebih 
desktop — XFCE 
sebagai default desktop diban- 
ding KDE, 
XFCE bersifat ringan dan 
sudah mencukupi kebutuhan 


memilih 


karena desktop 


pengguna Linux. Di negara 


asalnya, yakni Polandia, 
KateOS mendapat predikat 
sebagai — distro Polandia 
terbaik. 


Sebagai project distro yang 
aktif, KateOS sudah memiliki 
sejumlah sub-project untuk 
meningkatkan fitur dari 
KateOS. Beberapa sub-project 
yang di-develop oleh KateOS 
Team, di antaranya libpkg, 
libupdateos, updateos, 
katepkg, katelan, realm, dan 
update-notifier. 

KateOS 


core juga mengambil ciri khas 


Proses instalasi 
dari Slackware, yakni berbasis- 
kan menu ncurses. Sedang- 
kan, untuk KateOS LiveCD, 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 10 MB 

Memory : 128 MB 

sudah 
dibuat berbasiskan Graphical 


menu  instalasinya 


User Interface. 
Meski 


nya terkesan kuno, namun 


proses instalasi- 
sejumlah paket aplikasi Li- 
nux terbaru, sudah dikemas 
dalam distro KateOS. Kele- 
bihan 


tidak memerlukan 


lainnya, distro ini 
spesi- 


fikasi hardware yang terlalu 


tinggi untuk dapat di- 
instalasi. Setelah terinstal, 
tampilan desktop  XFCE 


yang indah hasil modifikasi 
KateOS team, akan segera 
menghiasi layar komputer 
Anda.MSup 

Fungsionalitas (2096) MEMM MMC: 9.0 


Fitur (4096) LL 
Kemudahan (3096) MM 


DESKTOP/LIVE CD 


Vixta.org 093 


PEMBUAT Vixta Team SITUS www.vixta.org 
KERNEL 2.6.21 DESKTOP KDE 3.5.6 
OFFICE OpenOffice.org 2.2.0 GRAFIS KolourPaint 1.2.2 
UTILITIES Ark 2.6.4, KEdit 1.3, KHexEdit 0.8.6 
INTERNET Mozilla Firefox 2.0.0.3, Kongueror 3.5.6-12 


istem operasi Windows 

Vista, saat ini sedang 

tren di kalangan peng- 
guna komputer. Para pro- 
dusen hardware juga turut 
menyertakan logo "Vista Re- 
ady" pada produk yang 
diluncurkan. Dan bagi para 
pengguna Linux yang ingin 
Vista, 
gunakan saja distro Vixta. 


mencicipi nuansa 
Vixta merupakan distro 
Fedora 7, yang 
sudah di modif sedemikian 


berbasis 
sehingga tampilan 
yang 
terdapat di dalamnya, sa- 


rupa 
desktop dan widget 


ngat menyerupai Windows 
Vista. Tak hanya desktop, 
susunan start menu yang 
terdapat di Vixta juga mirip 
dengan susunan start menu 
yang terdapat pada Win- 
dows Vista. 

Karena sudah berbentuk 
LiveCD, penggunaan distro 
ini relatif mudah. Yang terasa 
mengganjal, hanya option 
yang 
mencantumkan kebutuhan 1 
GB RAM untuk menjalankan 


pada LiveCD-nya 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 5 GB 


Memory : 512 MB 
distro ini. Untuk tampilan 
desktop, Vixta mengusung 


desktop KDE 3.5.6 yang 
sudah dimodifikasi 
themes Windows Vista, plus 


dengan 


widget dari SuperKaramba. 
Sayangnya, masih terda- 
pat beberapa bahasa Por- 
tugal yang masih menghias 
di start menu distro ini. 
Selain itu, sejumlah aplikasi 
standar seperti GIMP, juga 
tidak disertakan dalam dis- 
tro ini. Namun hal ini dapat 
ditangani, dengan mengin- 
tambahan 


stalasi paket 


yang berasal dari distro 


Fedora 7.M' Sup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (2090) MMO : 7.0 
Fitur (4090) MENEENDOOO : 6.5 
Kemudahan (309) MENEMENGOO: 7.0 


Dokumentasi (109) MEMENGODOD : 5.0 
RATING 


20 11/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


SOFTWARE 


ADMINISTRATION/FILE MANAGEMENT 


PHPfileNavigator 2.3.0 


PARE datar 


Elle Edit View History Bookmarks Tools Help 


Moana rak 


c.»-6.095 


Getting Started (RJ Latest BBC Headlines 


& PHPfileNavigator2 


ocaihost/-supriyanto/prninavega.phpid- 16PHPSESSID-Barooroo32e |-/ pe) |(G- 


Size 


“BO Oowua 
Location: Start / 

- Name Type 

supriyanto 

r “ data CONTENT 

Ua B. docs CONTENT 

r Bs estilos CONTENT 

Cr “ instalar bak CONTENT 

CONTENT - 


ras 


PEMBUAT Lito xlito@eordes.com» 
SITUS http://pfn.sourceforge.net 
LISENSI GPL MULTIPLATFORM Yes 


| nttpocainosty—-supriyanto/ptn/axuda.php7PHPSESSID-B416016032660463323664537a05d7ab 


HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 
DEPENDENSI Apache »— 1.3, PHP »- 4.3, MySOL »- 4.0.12 


elain menggunakan VPN, 
akses data di lokasi yang 
berjauhan jarak, dapat 
dilakukan dengan mengguna- 
kan manajemen file berbasis 
web. Salah satu aplikasi yang 
dapat digunakan — untuk 
kebutuhan ini adalah PHPfi- 
leNavigator. 
PHPfileNavigator merupa- 
kan aplikasi berbasis web 


yang bersifat open source 
untuk kebutuhan manajemen 
file dan folder dengan fitur 
yang cukup lengkap. Bebe- 
rapa fitur yang dimiliki oleh 
PHPFile Navigator, di antara- 
kebutuhan 


upload dan download file, 


nya memenuhi 
dapat menampilkan folder 


dalam bentuk tree, dapat 
menampilkan gambar dalam 
bentuk thumbnail, 
trasi user via web, dan dapat 


file 


email sebagai attachment. 


adminis- 


mengirimkan melalui 

Sama seperti kebanyakan 
aplikasi berbasis PHP lainnya, 
PHPfileNavigator membutuh- 
kan platform LAMP yang 
sudah terkonfigurasi dengan 


Admin Area | search | Hetp | ear 


Search & 
Date Permissions Actions 
23:58 30-09-2007 755 


22:28 


30-09-2007 uan 


22:51 


30-09-2007 kasi 


22:28 


30-09-2007 755 


22:54 


30-09-2007 153 


22:28 
30-09-2007 


mu. wa bahO PahO bahO 0 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 10 MB 
Memory : 128 MB 


baik, agar dapat diinstalasi- 
kan dengan baik. Berikutnya, 
extract file PHPfileNavigator 
ke DocumentRoot webserver, 
kemudian jalankan web based 


installer PHPfileNavigator 
untuk memulai proses 
instalasi. 


Untuk memenuhi kebutu 
han berbagi data di lokasi 
yang PHP 
fileNavigator dapat menjadi 


berjauhan, 


salah satu aplikasi yang dapat 
dipilih. Cara ini cukup baik 
digunakan daripada meng 
irimkan file via attachment 
email yang terkadang dibatasi 
oleh ISP.mSup 

Fungsionalitas (3096) MEMEEEMGOO : 7.0 


Kemudahan (2096) 


MEREEEEDOD 7.5 


PHP-MultiShop 0.8 


“- 


- 8 9 & @ - PR hp:mutshopitropic timodules pnp?name-Cetegones Products MI(v| @ co (G4, 


“ 


, 
Mu ItiShop e-Commerce Multi Store (this is a DEMO of Php-MultiShop) 


FSF Europ 


Fellowship program Ti 


Aecount Home | Products | Categories | Stores | Forums October 1, 2007 


i1 Select Shop Shooeby ”— “ Languages 
Products by Category Peng 


Select Interface 


Shop Demo.....“| Language: A 
. su 
1 Categories of .3u 
Products — — 
an as 


SeleaaGateaov "| 


i Product in Showcase 


1: Modules Some of Our Products AProduct at Random 


| 
Pan 


Under Siege 
Under Siege 2- Dark 


2909 EUR san 
(tax: 8.000) ear - 


" Home 


« Categories Products 


- Downloads Suntec Lethal 
Weapon 
150,00 EUR 


(tax: 1000056) 


- Forums Under Siege 2 - Dark 
Territory 
29,99 EUR 


« Mutishop 


" Private Messages 


PEMBUAT Piero Trono «tropic@users.sourceforge.net» 

SITUS http://php-multishop.com 

LISENSI GPL MULTIPLATFORM Yes 

HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 

DEPENDENSI Apache »- 1.3, PHP »- 4.3, MySOL »- 4.0.12 


enggunaan layanan In- 


Kebutuhan Hardware 


ternet sebagai media Processor : Kelas Pentium III 
penjualan semakin Fesban : La Ha 

banyak digunakan. Untuk | 

memudahkan pembuatan | Dua komponen utama ini, di 


namakan dengan istilah 'portal- 
side' untuk CMS-nya, dan store- 
side untuk online store-nya. 


OS-Commerce 


yang 
paling banyak digunakan. 


online store, 


merupakan aplikasi 


Namun jika ingin membuat | Untuk proses instalasi, 
beberapa online shop dalam | PHPMultiSshop  membutuh- 
satu CMS, gunakan saja PHP- | kan platform LAMP yang su- 
MultiShop. dah terkonfigurasi dengan 
PHP-MultiSshop merupa- | baik pada sistem Anda. 


Fitur menarik lain yang 
dimiliki oleh PHP-MultiShop 
adalah 


untuk 


kan aplikasi open source yang 
menggabungkan fungsi CMS 
dan e-Commerce dalam satu dapat digunakan 


banyak 


online store dalam satu websi- 


aplikasi. Dengan fungsi ini, membuat 


diharapkan — user — dapat 


dimanjakan dengan konten | te. Dengan ini, Anda dapat 


menarik yang terdapat pada | menciptakan virtual — mall 


dalam online store yang Anda 
miliki.mSup 
Hasil Pengujian 


Fungsionalitas (3096) MM MM MEN : 9.0 
Fitur (3096) LL 


portal, seperti berita, forum, 
review, dan sebagainya. Selain 
itu, user juga dapat langsung 
store untuk 
yang 


disuguhi online 


berbelanja — barang 


ditawarkan. 


Kemudahan (2096) 


Sebagai aplikasi back-end, #NBNNNDODN 65 


PHP-Multishop menggunakan 
PHPNuke 
CMS, 
sebagai aplikasi online store. 


sebagai 


aplikasi 


dan  OS-Commerce 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX & 11/2007 21 


GAME 


PUZZLE 


Disk Field 1.0 


PEMBUAT Tigga sjeremy@3feet.co.uk» 
SITUS http://www.pyweek.org/e/TTTT 
LISENSI GPL HARGA Gratis 

TINGKAT KESULITAN Easy MULTIPLAYER GAME No 
DEPENDENSI Python »— 2.4, PyGame »— 1.7, PyOpenGL »-—2.0 


ontes PyWeek 5 yang 
diselenggarakan dari tang- 
gal 2-9-2007 sampai 9-9- 
2007, baru saja berakhir. 
Untuk kategori individual, 
game berjudul Disk Field yang 
dibuat oleh tim Disk Field 
keluar sebagai pemenang. 

Disk Field memiliki game- 
play, agar Anda sebagai pema- 
in dapat mengarahkan CD ke 
poin akhir yang terdapat pada 
setiap — level 
Untuk mengarahkan CD ke 
point akhir, Anda harus dapat 


mengikuti alur arah panah 


permainan. 


yang terdapat pada layar per- 
mainan. 

Arah alur yang tersedia, 
cukup membuat permainan 
terasa menarik untuk dimain- 
kan. Di perlukan kecermatan 
untuk mengarahkan CD ke 
Untuk keyboard 
shortcut, Anda dapat menggu- 


poin akhir. 


nakan tombol arrow untuk 
mengarahkan CD. Semakin 
bertambah level, lokasi poin 
akhir yang terdapat pada se- 
sulit 


tiap level, semakin 


untuk dijangkau. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 10 MB 
Memory : 256 MB 


Untuk urusan instalasi, 
pastikan paket Python, Py- 
Game, dan PyOpenGL telah 
terinstal dengan baik pada 
sistem Anda. Setelah itu, ex- 
tract paket Disk Field ke 
suatu folder, dan gunakan 
perintah python run game- 
py untuk memulai per- 
mainan. 

Meski terlihat sederhana 
dan tidak menarik pada pe- 
nampilannya, Disk Field me- 
miliki gameplay yang cukup 
baik. Tak heran jika akhirnya 
game ini 
salah satu pemenang di 
kontes PyWeek 5.MSup 
Grafik (3096) BENEEENGON: 7.0 


Fitur (4099) MENENENOOD: 7.0 
Kompabilitas (204) MENENNEEEN : 9.0 


terpilih sebagai 


Dokumentasi (109) MENENNEENN : 9.0 
RATING 


ARCADE 


Twisted Zombie 1.0 


Iwisted Zornbe 1.0 


PEMBUAT 7 Zombies Team 
SITUS http://www.pyweek.org/e/santa fe 
LISENSI GPL HARGA Gratis 
TINGKAT KESULITAN Easy MULTIPLAYER GAME No 

DEPENDENSI Python »- 2.4, PyGame »— 1.7, PyOpenGL »—2.0 


alam game  Twisted 
Zombie, Anda akan ber- 
peran sebagai seorang 
jenazah yang berusaha agar 
budak dari 
seorang dukun jahat. Untuk 
Anda 


dapat mengumpulkan "foggy 


tidak menjadi 


mengatasinya, harus 
spells" yang tersedia selama 
permainan. 

Mengumpulkan foggy spe- 
Is bukanlah perkara yang 
mudah. Selain harus dapat 
mengikuti bentuk dari foggy 
spells yang tersedia, Anda 
juga harus dapat memilah, 
minuman botol yang terbang 
bebas selama permainan ber- 
langsung. 

Sedapat mungkin, Anda 
harus dapat meraih minum- 
an botol berwarna biru dan 
kuning untuk mendapatkan 
energi yang terkuras selama 
mengumpulkan foggy spells. 
Hindari minuman botol ber- 
warna hijau atau merah, 
karena dapat menghilangkan 
energi atau menghancurkan 
semua foggy spells yang ter- 
dapat dalam permainan. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 10 MB 
Memory : 256 MB 


Untuk keyboard shortcut 
yang digunakan dalam game 
ini, Anda dapat menggunakan 
tombol arrow untuk bergerak 
ke arah yang diinginkan, dan 
menggunakan tombol A, Spa- 
ce Bar, maupun S, untuk me- 
rubah bentuk ke foggy spells 
yang tersedia. 

Jika jumlah foggy speels 
yang terkumpul sudah men- 
cukupi, maka karakter jena- 
zah dalam permainan ini 
dapat kembali ke alam baka 
dengan tenang, atau menjadi 
karakter manusia. Untuk itu, 
ayo kumpulkan foggy speels 
sebanyak mungkin!mSup 
Grafik (3096) MENBEENGOD : 7.0 


Fitur (4096) BENEEENGON : 7.0 
Kompabiltas (204) MENMNNNNNO : 9.0 


Dokumentasi (109) MENENEEEND : 9.0 
RATING 


22 11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


BUKU 


PROGRAMMING 


A Practical Guide to 
Linux Commands, 
Editors, and Shell 
Programming 


K A Practical Guide Omg: 


.tonimands Eitors 
andShell Programming 


Mark G. Sobell 


PENGARANG Mark G. Sobell 
PENERBIT Prentice Hall PTR 
TERBIT Juli 2005 

HARGA US$49.99 (1008 halaman) 
ISBN 0-1314-7823-0 

BONUS - 


ak lengkap rasanya, jika mengguna- 

kan Linux tanpa memahami perin- 

tah pada command line Linux. 
Pemahaman seputar shell script di Linux, 
juga penting dalam proses administrasi 
Linux. Buku berjudul Practical Guide to Li- 
nux Commands, Editors, and Shell Program- 
ming, dapat menjadi pilihan untuk 
mempelajari hal ini. 

Dalam buku ini, Sobell menjelaskan 
secara menyeluruh, beragam tool sistem 
administrator, developer, dan power user, 
yang banyak digunakan dalam kegiatan 
sehari-hari. Berbeda dengan kebanyakan 
buku Linux yang biasanya merujuk kepa- 
da penggunaan pada suatu distro, pem- 
bahasan yang terdapat pada buku ini 
dapat di terapkan pada berbagai macam 
distro Linux. 

Beberapa contoh pembahasan yang 
terdapat pada buku ini, di antaranya pen- 
jelasan beragam utilities inti, dari aspell 
sampai dengan xargs, teknik melakukan 
komunikasi yang aman menggunakan 
ssh dan scp, pengenalan Linux program- 
ming environment, cara penggunaan edi- 
tor vim maupun emacs, serta beberapa 
pembahasan lain seperti gawk, sed, find, 
sort, bzip, dan regex.mSup 


PROGRAMMING 


Linux Programming By 
Example 


:y 


Linux 


Programming,by Example 


The 
Fundamentals 


ARNOLD ROBBINS 


PENGARANG Arnold Robbin 
PENERBIT Prentice Hall PTR 
TERBIT April 2004 

HARGA US$43.99 (720 halaman) 
ISBN 0-1314-2964-7 

BONUS - 


idak jarang seorang programer men- 

cari penyelesaian problem yang dia- 

lami dari permasalahan serupa yang 
telah dialami orang lain. Dari sedikit bu- 
ku yang membahas permasalahan yang 
sering terjadi saat membuat program, 
buku Linux Programming by Example da- 
pat menjadi salah satunya. 

Linux Programming by Example, me- 
muat sejumlah solusi yang berkenaan de- 
ngan tools, algoritma, dan prosedur yang 
kerap terjadi saat membuat program de- 
ngan bahasa C. Pembahasan buku ini ter- 
bagi menjadi empat bagian, termasuk 
Appendix. Bagian awal dan paling mu- 
dah, menjelaskan interaksi utama yang 
mungkin terjadi dengan entity file dan 
user. Bagian kedua menjelaskan tentang 
proses, IPC, dan sejenisnya. Dan bagian 
terakhir atau bagian ketiga, menjelaskan 
tentang debugging. 

Tidak seperti kebanyakan buku pro- 
gramming yang memiliki kode cukup 
panjang, buku ini menjaga agar contoh 
kode tetap singkat. Buku ini menyedia- 
kan lebih banyak ruang untuk berdisku- 
si mengapa menggunakan contoh kode 
yang diberikan daripada kode yang biasa 
digunakan oleh user.MSup 


SYSTEM ADMINISTRATOR 


Practical Packet 
Analysis 


PENGARANG Chris Sanders 
PENERBIT No Starch Press 
TERBIT Mei 2007 

HARGA US$39.95 (192 halaman) 
ISBN 1-5932-7149-2 

BONUS - 


ntuk menganalisis paket, Anda 
membutuhkan aplikasi packet snif- 
fer. Salah satu aplikasi yang dapat 
adalah Wireshark. Buku 
berjudul Practical Packet Analysis, dapat 


digunakan 


menjadi metode yang baik untuk 

mempelajari penggunaaan Wireshark. 
Wireshark 

turunan dari Ethereal, yang menjadi 


merupakan project 


salah satu aplikasi network sniffing 
Meski 


Wireshark datang dengan dokumentasi 


paling populer di dunia. 
yang cukup lengkap, namun tidak 
banyak informasi yang menunjukan 
kepada Anda 


penggunaan aplikasi ini di dunia nyata. 


bagaimana skenario 
Dan kekurangan dokumentasi ini, dapat 
Anda temukan dalam buku ini. 

Sejumlah pembahasan yang terdapat 
dalam buku ini, diantaranya teknik 
menganalisa paket untuk menangani 
sejumlah problem jaringan, membuat 
customized capture dan display filters, 
membuat visualisasi data yang menuju 
ke jaringan, mengenal fitur advanced di 
Wireshark untuk mengenali paket yang 
sulit, serta membuat statistik maupun 
laporan untuk memberi kemudahan 
penjelasan informasi.m Sup 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX & 11/2007 23 


SOFTWARE 


DVD/OD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi gratis, 


shareware, maupun demo. Susunan kategori selalu berubah, 


tergantung pada tren aplikasi yang tengah berlaku. Namun, 


DISC BOOT /Multimedia 
ada beberapa kategori yang selalu ada di tiap edisi. 00 KateOS 3.6 00 Aeolus 0.6.6 
oo DSL 4.0 RC4 oo Eara1.1.1 
/Networking 


( NETWORKING J 


/Browser 
Oo Firefox 2.0.0.7 


Oo Delegate 9.7.2 


00 Opera 9.23- /Office 
d 20070809 00 Open0ffice.org 
z r 2.3.0 
/Database 
00 Hamsterdb 0.4.6 /Kernel 
00 v2.4 
/Distro 00 v2.6 
GL DeleGate Home Page (uwwdelesate.ory) o Alixe 0.1 1 
O Vixta 093 /Plugins 
oo Flash Plugin 
KD /Download 9.0.48 
£ Short Tutorial for Beginners of DeleGate (elo) Aria? 0.1 1 3 
Ea na akta seba Nan oo Azureus 2.5.0.4 —  /Programming 
beda PAN EN 00 RTorrent 0.7.7 00 Phpdevshell 0.5.2 


en clients, and SERVER -yyyp sperifes the protocol 


EXDIRE and CRON parameters, 


#woreslooalto the host of DeleGats. You can sapistly speotfy hosts. netororks. or dota to be allowed using a 


ungkin Anda bekerja sebagai admi- 
nistrator di perusahaan Anda seka- 
rang. Nah, kemungkinan besar Anda 
memerlukan aplikasi-aplikasi seperti ini. 
DeleGate merupakan aplikasi yang memi- 
liki banyak fungsi, di antaranya sebagai 
level gateway, atau proxy server. Uniknya 
Server yang dihasilkan dapat berjalan pada 
berbagai macam sistem operasi, seperti 
Unix, Windows, Mac X, maupun OS/2. 
Aplikasi ini juga dapat melakukan ko- 
munikasi dengan banyak protocol, misal 
HTTP, FTP, NNTP, SMTP, POP, Telnet, 
SOCKS, dan lain sebagainya. DeleGate 
difungsikan untuk mengontrol akses dari 
client yang melewati server. Karena itu, ia 
dapat menerjemahkan banyak protocol 
yang digunakan client dan server. 
Fitur-fitur yang tersedia di dalamnya, 
seperti Unbound Proxy yang memungkin 
penggunanya untuk memilih server target 
yang hendak dituju dengan menggunakan 
cara ad hoc, Bound Proxy yang merupakan 
administrator dari DeleGate dapat mem- 


berikan spesifikasi server mana yang 
sedang digunakan bila dilihat dari akses 
yang dilakukan oleh client, Cache, Con- 
nection Sharing yang memungkinkan un- 
tuk membagi koneksi antara pengguna 
tertentu yang masuk ke server dengan ba- 
nyak client, Data Conversion yang berguna 
untuk memberikan detail data pesan di 
setiap protocol, Protocol Conversion yang 
menjadi client dari sebuah protocol yang 
dapat berkomunikasi dengan server, fitur 
Authentication menjadikan aplikasi De- 
leGate ini dapat menghubungkan antara 
client non-SSL dengan server SSL, atau 
antara client SSL dengan server non-SSL. 
Setting Anda yang telah jadi pun dapat 
di-compile tanpa bergantung kepada 
sistem operasi apapun. Jadi, Anda bebas 


untuk menentukannya sendiri.mSu 


PEMBUAT: Yutaka Sato 

SITUS: http://www.delegate.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


/Driver /Rubrik 
oo VGA-Card 00 Game 
00 WLAN 00 Software 
60 Solusi 
(Edukasi 00 Tutorial 
oo Kig 0.90.1 00 Workshop 
/Email /Sistem 
00 Thunderbird 00 Compbenchmarks 
2.0.0.6 0.5.0 


00 Lm sensors 
/File Manager 210.4-3.0.0 RC1 
00 Mucommander 
0.8 /Sistem-file 


oo NTFS-3g 1.913 


internet 
00 Soapui 1.7.6 (Teks Editor 


Oo Evince 2.20.0 


24 


11/2007 M INFOLINUX 


/Komunikasi 00 Tea for Linux 
oo Skype 1.4.0.99 IMeSIO 
/Matematika (Utiliti 
oo Scilab 4.1.1 Oo Faces 0.11.6 
O.. On The DVD 
O. On The cD 
O : nisc Boot 


DISC RUSAK? 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 


sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 


www.infolinux.web.id 


PHPDevShell 0.5.2 


PHDevsShell merupakan kepanjangan dari 
PHP Development Shell. Aplikasi PHP 
ini menggunakan MySOL, dan Apache. 


Fungsinya adalah bekerja sebagai shell 
pada script PHP. Aplikasi ini ditujukan 
bagi para pengembang software yang 
telah biasa menggunakan PHP, dan ingin 
secara cepat membuat aplikasi stand 
alone, tanpa membuang-buang pada urus- 
an tampilan, gaya, menu, keamanan, dan 
hal-hal lainnya. Stand alone dimaksudkan 
dengan aplikasi yang ketika dijalankan ti- 
dak membutuhkan aplikasi-aplikasi lain- 
nya lagi kecuali aplikasi itu sendiri. PHP- 


DevShell sudah memiliki kemanan yang 
memadai. Segala urusan yang menyang- 
kut dengan kerja admin dapat ditulis atau 
dibuat dengan tampilan berbasis web. 
Hal ini akan memudahkan Anda ketika 
menjalankannya. Aplikasi ini terdiri dari 
berbagai hal, di antaranya sebuah sistem 
menu tree dengan kedalaman struktur 
yang tidak terhingga.mSu 


PEMBUAT: PHPDevShell team 
SITUS: http://www.phpdevshell.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


LINTERNET J 


soapUl 1.7.6 


2. Interface Service Endpoints 


Service Endpoints 
Edit available service endpoints for this interface and their defaults in table bel 


Endpoint Username | Password) 
lhttp:/jwww.soapui.org/sample. test test | 
Ihttp://127.0.0.1:8088/mockSampleServiceSoapB... 


Aplikasi ini akan membantu Anda ke- 
tika melakukan pengetesan layanan 
web. sopaUI menggunakan HTTP untuk 
melakukan hal ini. Selain untuk penge- 
tesan, Anda juga dapat menggunakan 
bila hendak mengembangkan layanan 
web. Untuk dapat menjalankan aplikasi 
ini, Anda membutuhkan aplikasi lain 
bernama Java versi minimal 1.5.MSu 


PEMBUAT: Ole Matzura 
SITUS: http://www.soapui.org 
LISENSI: LGPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


TEA for Linux 17.3.0 


Jangan heran dengan namanya. Aplikasi 
ini tidak ada hubungannya dengan jenis 
atau merek teh mana pun. Tea for Linux 
merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi 
sebagai GTK42 editor. Aplikasi ini diklaim 
oleh pembuatnya sangat mudah digunakan, 
dan memiliki banyak fitur-fitur menarik 
untuk keperluan editing HTML. Anda tidak 
akan menemukan konfirmasi aplikasi yang 
menyebalkan, toolbar yang mengganggu, 
atau hal-hal lainnya. Ukuran aplikasi sa- 
ngatlah kecil, sedang kemampuannya cu- 
kup lumayan. Fitur-fitur yang tersedia di 
dalamnya, antara lain: built-in file manager 


bernama Kwas, spellchecker yang akan 
membantu Anda terhindar dari kesalahan 
penulisan ejaan, tabbed layout engine, du- 
kungan multiply encoding, code snippet dan 
dukungan template, RTF reader, preview 
untuk SPT-subtitle dengan menggunakan 
Mplayer, analisis teks yang disebut UNI- 
TAZ, pembuatan hotkeys, serta fasilitas un- 
tuk file-file gambar dan HTML.mSu 


PEMBUAT: roxton 

SITUS: http://tea.linux.kiev.ua 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


IL FILE MANAGER 1 


muCommander memiliki gaya tampilan 
yang mirip dengan Norton Command- 
er. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai 
file manager. Fitur-fitur yang tersedia di 
dalamnya, seperti virtual file system de- 
ngan koneksi SMB, FTP, HTTP/HTTPS, 
cepat melakukan copy/move/rename, 
dukungan atas beragam Windows, peng- 
ubahan tampilan sesuai selera, dan lain- 
lain.mSu 


PEMBUAT: Maxence Bernard 

SITUS: http://www.mucommander.com 
LISENSI: GPL v3 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 11/2007 25 


SOFTWARE PILIHAN 


(| SISTEM 1 


CompBenchmarks 0.5 


CompBenchmarks 


Home pave 


CompBenchamrk bukan diperuntukkan 
untuk melakukan benchmark komputer, 
namun untuk menciptakan sebuah en- 
vironment benchmark bagi compiler. 
Aplikasi ini sudah menyediakan paket 
untuk melakukan download benchmark 
C/C44 yang terkenal. Anda juga dapat 
mengubah beberapa option.m Su 


PEMBUAT: Frederic Trouche 

SITUS: http://compbench.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 

REOUIREMENT: - 


PDF Reference, Versioniil6i 
le Edit View Go Help 


nk 


Evince 2.20.0 


Hie Edit View Go Help 


| (dor 1236) | | Ft Page Wiatn & 


ID) 


PDF Reference 
mh edition 


'Adobe' Portable Document Format 


'Adobe Systems Incorporated 


Browsing and Ouerying in Online 
Documentation: A Study of User 
Interfaces and the Interaction Process 


Untuk dapat menjalankan aplikasi ini di 
sistem operasi Linux, Anda membutuh- 
kan library gnome standar, dan djvulibre. 
Evince dapat membantu ketka hendak 
membuka berbegai macam dokumen se- 
cara banyak sekaligus. Format-format 
yang dikenalinya, misalnya pdf, post- 
script, djvu, dvi, multipage tiff, dan masih 
banyak lagi yang lainnya. Tujuan pembuat- 
an aplikasi adalah demi menggantikan 
aplikasi-aplikasi yang berfungsi sebagai 
document viewer yang ada pada desk- 
top Gnome, seperti gpdf, ggv, xpdf, dan 
lain-lain. Namun, kegunaan Evince tidak 


terbatas pada hal-hal tadi saja. Anda juga 
dapat menggunakannya untuk membuat 
index, melakukan pencarian secara cepat, 
kemudahan saat melakukan pembacaan 
file, dan lain-lain. Selain itu, masih ada 
dukungan dalam mode thumbnail untuk 
semua jenis dokumen yang dibuat dengan 
menggunakan Nautilus. Proses pencarian 
dapat dilakukan dengan mudah.mSu 


PEMBUAT: Nickolay V. Shmyrev 

SITUS: http://www.gnome.org/projects/evince 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 

REOUIREMENT: - 


I DATABASE 1 


hamsterdb 0.4.6 


lightweight embeddable databasggngins | 


Hamsterdb merupakan sebuah engine 
database yang ditulis dengan menggu- 
nakan ANSI C. Aplikasi ini sudah men- 
dukung struktur index B#Tree. Fitur- 
fitur lain yang tersedia, di antaranya 
ukuran halaman dan cache yang dapat 
diatur ulang, penggunaan memory 


mapped I/O, dan lain-lain.m Su 


PEMBUAT: Christoph Rupp 
SITUS: http://hamsterdb.com 


Gile dit Report 

hagam 
tacespro.py kugust 2005 

tacespropy 
ai 
critical 
- 
Gantt.of 


Release, Plan 


Calendar 


Faces merupakan kepanjangan dari fle- 
xible, automated, calculating, extendible, 
simulating. Aplikasi yang berada di bawah 
bendera GPL ini berbasiskan python, se- 
buah bahasa pemrograman yang memi- 
liki banyak fitur dan mudah digunakan. 
Faces berfungsi sebagai tool untuk Anda 
yang tengah mengerjakan berbagai jenis 
proyek software. Anda dapat melakukan 
proses editing dengan menggunakan ap- 
likasi grafis terbaru maupun teks editor 
yang biasa Anda gunakan. Lewat fitur 


kan pengaturan ulang. Faces merupakan 
gabungan antara kecanggihan produk 
dan fleksibilitas software individual. Fa- 
ces memang dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan Anda sebagai seorang prog- 
ramer. Kemampuan python dapat de- 
ngan mudah dijalankan pada segala jenis 
output, guna mengatur tingkah laku ap- 
likasi.m Su 


PEMBUAT: Michael Reithinger 
SITUS: http://faces.homeip.net 


LISENSI: GPL v3 f LISENSI: GPL 
DEPEDENSI: X Window auto completion, Anda dapat memasukkan | pEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - banyak task secara cepat, lalu melaku- | REOUIREMENT: - 
26 11/2007 w INFOLINUX www.infolinux.web.id 


Index of /pub/Linux/apps/sound/midi 


Nawe Last moditied Size Pescription 


02-3ep-2003 14:26 2.1K 


02-3ep-2003 14:26 7.8K 


02-Sep-2003 14:26 3.3K 
02-5ep-2003 14:26 96 
31-4ug-2003 11:19 185K 
az 04-00t-2002 05:00 1.41 
2 07-2ec-2002 05:00 1.58 
14-May-2003 16:10 1.61 
24-Dee-2002 05:00 1.61 


2 08-Jan-2003 05:00 1.70 


31-Aug-2003 11:19 916 


peer erdar dor der dar der BONE" 


in el 
100k elara-i.I.I.tar.gz 


Linux (x86) vith Xii 
cy: HIT 


Agar dapat menjalankan aplikasi ini 
Anda membutuhkan beberapa hal, sep- 
erti sound-card 16 bit, X (dengan tampilan 
minimal 16 bit per pixel-nya), driver untuk 
sound yang sesuai (kebetulan driver yang 
sudah lulus uji adalah OSS), dan lain-lain. 
Synthesizer akan bekerja dengan sem- 
purna bila Anda menggunakan PC dengan 
kecepatan tinggi. Apa sebenarnya fungsi 
Elara? Aplikasi gratis ini berfungsi sebagai 
synthesizer yang bekerja secara real-time di 
sistem operasi Linux. Elara didesain me- 
nyerupai synthesizer analog, dan memiliki 


Fitur-fitur yang terdapat di dalamnya, an- 
tara lain 2 audio oscillator independen untuk 
setiap suaranya, 2 generator envelope inde- 
penden lengkap dengan keyboard tracking, 
filter resonansi rendah, filter untuk varia- 
bel high, dan masih banyak lagi fitur me- 
narik lainnya. Elara juga dapat dimainkan 
melalui keyboard MIDI eksternal. Untuk 
instalasi baca dulu panduan yang ada.mSu 


PEMBUAT: Steve Brookes 
SITUS: http://linux.softpedia.com 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 


SOFTWARE PILIHAN 


(SISTEM 1 


Im sensors 2.10.4 


Ea an | 


lm sensor menyediakan kebutuhan 
akan driver guna memonitor suhu, 
maupun tegangan. Di dalamnya sudah 
tersedia driver yang dapat digunakan 
sebagai sensor chip, dan I2C, tool de- 
ngan basis teks untuk pembuatan lapor- 
an, dan libsensors. Yang terbaru pada 
versi kali ini: dukungan atas Winbond 
W83627EHEF/EHG, dan lain-lain.m Su 


PEMBUAT: Mark S 

SITUS: http://www.Im-sensors.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 


Aeolus 


— 


Berbeda dengan Elara yang digunakan un- 


tuk mengganti fungsi synthesizer analog, 
Aeolus berfungsi sebagai emulator organ. 
Sebagai seorang pemain organ, Anda akan 
sangat menikmati aplikasi ini. Banyak kon- 
trol dimilikinya guna melantunkan instru- 
men-instrumen. Aplikasi ini kali pertama 
dipresentasikan pada konferensi Karlsruhe, 
akhir bulan April 2004. Fitur utama dari ap- 
likasi gratis ini adalah: 3 jenis manual dan 
1 pedal, 5 macam tempo yang berbeda, 
variabel tuning, kontrol MIDI, stereo, sur- 
round atau output Ambisonic, audio kontrol 
yang fleksibel, termasuk reverb untuk jenis 


musik gereja, dan masih banyak lagi yang 
lainnya. Aeolus tidak membutuhkan spesi- 
fikasi yang tinggi, misal komputer dengan 
processor 1GHz, dan RAM 256MB. Jadi, 
Anda tidak akan dibebani untuk menam- 
bahkan berbagai macam hardware yang 
harganya sangat mahal. Aplikasi ini dapat 
dijalankan dengan baik pada jenis mesin 
x86 maupun AMD64.mSu 


PEMBUAT: Fons Adriaensen 

SITUS: http://www.kokkinizita.net 

LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: libclalsadrv, libclthreads, libclxclient 
REOUIREMENT: - 


arsitektur suara yang cukup komprehensif. | REOUIREMEIT: - REOUIREMENT: - 
Keolus 0.6.6 L EDUKASI J 


Kig 0.90.1 


He Ed View Obletis Types Setings Helo 
Basa k 2109 KADAR 
“ox $ 


#3 
9 1000 
3 


GREAT 
KY SOC 


El 


Biasa menggunakan aplikasi bernama 


Kgeo, Kseg dan Dr. Geo, atau aplikasi 
komersial seperti Cabri? Coba gunakan 
aplikasi yang satu ini. Kig merupakan 
sebuah aplikasi yang dapat Anda gu- 
nakan untuk melakukan eksplorasi 
konstruksi geometris. Kig dijamin gra- 
tis untuk digunakan, namun memiliki 
fitur-fitur yang tidak kalah dengan ap- 
likasi berbayar serupa lainnya.mSu 


PEMBUAT: Kig Team 
SITUS: http://edu.kde.org 
LISENSI: GPL 
DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX & 11/2007 27 


UTAMA 


Noprianto 


utuh pengakuan 


kemampuan Linux? 


Simak ulasannya. 


Tahun-tahun belakangan ini, Linux sema- 
kin populer, baik di kalangan pengguna 
rumah, akademisi, ataupun industri. 

Dulu, ketika Linux masih asing atau 
belum terlalu diterima di industri, orang 
yang menguasai Linux memiliki posisi 
tawar yang cukup tinggi. Namun, tahun- 
tahun belakangan, banyak sekali sistem 
Linux yang menawarkan kemudahan, baik 
penggunaan ataupun administrasi. Banyak 
sekali buku dan howto yang tersedia, dalam 
berbagai bahasa. Berbagai teknologi yang 
memudahkan telah ditemukan. Ketika 
industri membutuhkan karyawan yang 
menguasai Linux, tersedia begitu banyak 
calon. Semua mengakui bahwa mereka 
bisa mengunakan Linux. Semua bisa meng- 
administrasi sistem Linux. 

Beberapa industri menghargai serti- 
fikasi kemampuan Linux dan barangkali 
menjadikannya nilai tambah seorang calon 
karyawan. Sekaligus sebagai tolok ukur 
kemampuan. Cukup banyak pengguna 
Linux yang juga berminat untuk memiliki 


Sertifikasi salah satu cara 


ii 


er 


sertifikasi tertentu di dunia Linux untuk 


meningkatkan nilai jualnya. Sertifikasi 
memang merupakan salah satu cara untuk 
membuktikan bahwa seseorang setidak- 
nya telah lulus ujian sertifikasi, yang oleh 
karenanya, bisa mempertanggung jawab- 
kan sertifikasi yang dimiliki. 

Tulisan ini diangkat bukan karena kami 
menganjurkan semua pengguna Linux yang 
ingin terjun di industri harus lulus sertifika- 
si tertentu. Bukan pula kami menganggap 
bahwa sertifikasi adalah cara terbaik mem- 
buktikan kemampuan Anda. Dan, pasti- 
nya bukan menganggap bahwa sertifikasi 
adalah sebuah jaminan untuk mendapat- 
kan pekerjaan. Walau demikian, sertifikasi 
Linux seringkali dinilai berguna karena: 

@ Pengakuan industri. 

@ Berguna bagi training center. 

@ Sarana berjualan. 

@ Terdapat spesialis Linux yang mampu 
mendukung implementasi. 


Membantu dalam proses penerimaan 
karyawan baru. 


Sudharmanto 


- ah 


. 


Arief Praa Beat 
La 1 
Hao ema 


2 ny 
Tae Ig, Jai 


Dastityyp « T alifog, 


i eguif ts of the Ing 
'ulfilled the gualifications and achieved all reguirements of the | 


Level 2 Certifieatid 


ad is entitled to all honours and privileges associated with 


at Brampton, Ontario, Canada Ce 


On the 17th day of Februgg 


JULI 


Di rubrik “Utama” kali ini, kami mem- 
bahas beberapa sertifikasi Linux yang su- 
dah bertahan bertahun-tahun dan meneri- 
ma pengakuan secara luas. Karena Linux 
tidak dibangun oleh vendor tertentu, 
maka teorinya, siapapun berhak memba- 
ngun sertifikasi sendiri. Diakui atau tidak, 
beda ceritanya. 

Untuk menjadikannya lebih netral, 
kami akan membahas berbagai sertifikasi 
tersebut berdasarkan urutan nama perusa- 
haan. Berbagaiaspeksertifikasibersangkut- 
an akan kami bahas pula, dengan harapan 
dapat memberikan gambaran umum bagi 
Anda yang tertarik. Selamat membaca! 


COMPTIA 

Lembaga ini didirikan pada tahun 1982 de- 
ngan nama Association of Better Computer 
Dealers, Inc, yang kemudian berubah nama 
menjadi Computing Technology Industry 
Association (CompTIA). Saat ini, lembaga 


tersebut terkenal salah satunya sebagai 


penyedia sertifikasi profesional untuk in- 


28 11/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


dustri teknologi informasi. Dalam menye- 
diakan sertifikasi, CompTIA tidak berpihak 


pada vendor tertentu (vendor netral). 


Saat ini, CompTIA menyediakan serti- 
fikasi untuk: 
Computer Technician (At). 
Networking (Network:t). 
Server (Servert). 
Internet (i-Net#). 
E-Business (e-Bizt). 
Project Management (Project-). 
Training (CTT-). 
Linux (Linux). 
Security (Security4). 
Home Technology (HTI-). 
Digital Home Technology (DHTI4). 
Document Imaging (CDIAx). 
RFID (RFID-). 


Communication Technology (Conver- 


gencet). 


Printing/Document Imaging (PDI4). 


Informasi selengkapnya bisa didapat- 
kan di http://certification.comptia.org/. 


www.infolinux.web.id 


Linux 

Sertifikasi Linux yang diluncurkan pada 
September 2001 ini tidak tergantung pada 
vendor dan distribusi Linux, yang akan 
memvalidasi kemampuan pengguna yang 
setidaknya telah menggunakan Linux se- 
lama 6 sampai 12 bulan. 

Ujian dibagi menjadi beberapa area: 
Perencanaan dan implementasi. 
Instalasi. 

Konfigurasi. 

Administrasi. 

Maintenance. 

Troubleshoot. 

Hardware. 


Soal ujian diberikan dalam bentuk pilih- 
an ganda berbasis komputer, yang terse- 
dia empat pilihan di mana satu atau lebih 
merupakan jawaban yang benar. Untuk 
dapat lulus, seseorang harus mampu men- 
jawab 95 pertanyaan. 


Contoh pertanyaan 1: 

A customer wants internal office informa- 
tion to be accessible by employees through 
a Web browser. Which of the following 
Linux services should be used? 

A. Sguid. 

B. MySOL. 

C. Apache. 

D. sendmail. 


Contoh pertanyaan 2: 

A Linux superuser is unable to delete afile. 

The user is also unable to change permis- 

sion for the file. What is the problem? 

A. The file is actually a hard link. 

B. The file has the immutable flag set. 

C. The file has been fragmented across di- 
rectories. 

D. The superuser does not have permis- 
sion to access the file. 


Contoh pertanyaan 3: 

Which of the following should be done be- 

fore installing Linux on a home computer? 

A. Upgrade the computer's memory to at 
least 64 MB. 

B. Create ext2 and swap partitions on the 
hard drive. 

C. Verify the hardware on the Linux hard- 
ware compatability list. 

D. Defragment the drive using the compu- 
ter's current operating system. 


UTAMA 


Contoh pertanyaan 4: 

Which of the following packages is usually 
more important for a “workstation” instal- 
lation than a “server” installation? 

A. DNS Server. 

B. DHCP Server. 

C. Proxy Server. 

D. XFree86 Server. 


Contoh pertanyaan 5: 

A new employee having a problem with ac- 

count login has the following entry in the 

/etc/passwd file: 

user1:”:51:501:John Doe:/home/user1:/ 

bin/bash 

What is wrong with this entry in the /etc/ 

passwd file? 

A. The UID is not valid. 

B. The account is locked. 

C. The UID and GID must match. 

D. Spaces are not permitted between the 
first and last name. 


Berbagai topik umum yang diuji terma- 
suk: 
@ Metode instalasi. 
@ Konfigurasi boot loader. 
@ Pengaturan paket yang mencakup RPM 
dan DEB. 
@ Navigasi file sistem dengan perintah 
command line 
Penggunaan shell bash. 
Keamanan secara umum. 


Administrasi jaringan. 


Mount file sistem yang mencakup NFS 
dan SMB. 
Pengaturan file konfigurasi. 


Secara umum, sertifikasi ini termasuk 
entri level, yang lebih dikhususkan untuk 
network dan administrasi sistem. Di ber- 
bagai kalangan profesional IT, CompTIA 
Linuxt bukanlah menjadi yang paling 
populer, walau demikian, tanda # dalam 
Linuxt bisa menjadikan pewawancara 
kerja menjadi tertarik akan kemampuan 
Anda. 

Seorang admin Linux yang telah be- 
berapa bulan intensif dan aktual mengatur 
server Linux perusahaan seharusnya bisa 
lulus sertifikasi ini tanpa banyak masalah 
berarti. 

Di Indonesia, biaya ujian untuk non- 
member adalah Rp1,841,722.00. Ujian 
dilakukan dengan fasilitas Pearson VUE 


INFOLINUX # 11/2007 29 


UTAMA 


D | CompTIA Linux“ Certification - Opera x 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 
Di Kew ab eneng | u- 


UB DA se http-/Icertification.comptia.org/linux/default aspx 


raya CompTiA. CompTIA Web sites : Co: 


Members 
the Computing Technology Industry Associa, 


(GI Google 
TIA 


Certification 
Home 


Certification Resources || 


CompTIA Certifications 
» CompTIA Linuxt Home 


CompTIA Linuxt'" Certification 


2 CompTIAHinuxatm “The new CompTIA Linux: exam is an outstanding example 


Siance ofan industry-led exam development process, designed and 
» CompTIA Linux# and Your . built with input from employers who understand the 
Career 2 importance of skill validation for an enterprise ready 
en Ana s platform such as Linux." 
Obiectives - Dan Veitkus, Vice President, Novell Training Services 


» Prepare for Exam 


CompTIA Linuxt" Certification 

CompTIA Linux-- is a vendor-neutral certification, generic across distributions, that validates the 

5 Certification and Your knowledge of individuals with a minimum of six to twelve months of practical Linux experience. 
Business Professionals holding the CompTIA Linux-#- credential can explain fundamental management of 

Linux systems from the command line, demonstrate knowledge of user administration, 

understand file permissions, software configurations, and management of Linux-based clients, 

server systems and security. 


? CompTIA Linux4 History 


» Exam Policies 


Because of the growing popularity of enterprise-ready platforms such as Linux, both employers 
and professionals realize the importance of skill validation. The industry recognizes that a 
CompTIA Linux-- certification is a good indicator of foundational proficiency in everyday 
management of Linux-based clients and basic management of server systems. 


Exam Preparation 
Material 


Ready to take the 


I'm Certified! What's 
Next? 


Situs web CompTIA. 


atau Thomson Prometric. Di Indonesia, 

prometric dan VUE tersebar di banyak 

kota, di antaranya di Bandung, Jakarta, 

Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. 
Regional office CompTIA di Asia/Pasific 

berada di: 

@ Jepang, info japan@comptia.org. 

@ Korea Selatan, info korea@comptia.or.kr. 

@ Australia, Info Asia@comptia.org, info 
australia@comptia.org. 

@ Hong Kong, mmudd@comptia.org. 

@ India, Info India@comptia.org. 

@ China, Info China@comptia.org. 


LPI 


Linux Professional Institute (LPI) adalah 
badan sertifikasi Linux yang bergerak 
pada sertifikasi Linux yang netral terha- 
dap vendor dan distribusi Linux. Di dunia 
Linux, LPI cukup terkenal dan termasuk 
salah satu yang cukup mendapatkan res- 
pek. Informasi selengkapnya bisa didapat- 
kan di http://www.Ipi.org/. 
Sertifikasi Linux dibagi menjadi tiga 
level: 
@ Linux Professional Institute Certified 
Level 1 (LPIC - Level 1). 
@ Linux Professional Institute Certified 
Level 2 (LPIC - Level 2). 
@ Linux Professional Institute Certified 
Level 3 (LPIC - Level 3). 


Ujian dilakukan dalam format computer- 


TNO 


LPIC - Level 1 


Dikhususkan untuk administrasi level ju- 


nior, di mana seseorang harus bisa men- 
jalankan server Linux standalone dan mam- 
pu melakukan administrasi dasar seperti 
pengaturan jaringan dan penambahan 
user. Sertifikasi ini merupakan sertifikasi 
dasar dan lebih kurang memiliki level yang 
sama dengan Linux4 dari CompTIA. 

Untuk mendapatkan sertifikasi, se- 
seorang harus lulus ujian 101 dan 102. 
Soal ujian bisa terdiri isian, pilihan ganda 
dengan satu jawaban dan pilihan ganda 
dengan banyak jawaban. Biaya sertifikasi 
lebih kurang USD 200. 


Ujian 101: 
@ 101 Hardware dan Arsitektur komputer 
@ 101.1 Konfigurasi BIOS. 
@ 101.3 Konfigurasi 
sound card. 
101.4 Mengatur device non IDE 
(contoh: SCSI, SATA, USB). 
101.5 Mengatur 
PC. 
@ 101.6 Konfigurasi device untuk ko- 
munikasi (contoh: modem, 
ISDN adapter). 
@ 101.7 Konfigurasi device USB. 
@ 102 Instalasi Linux dan Package Ma- 
nagement 
@ 102.1 Mengatur layout harddisk. 
@ 102.2 Instalasi dan konfigurasi boot 
loader. 


modem dan 


card 


expansion 


based ataupun kertas. 


102.3 Kompilasi dan instalasi prog- 
ram dari source code. 
@ 102.4 Pengaturan shared library. 
@ 102.5 Debian Package 
ment. 
@ 102.6 RPM Package Manager. 
@ 103 Perintah-perintah Unix dan GNU 
@ 103.1 Bekerja pada shell (bash). 
@ 103.2 Filter pada file teks. 
@ 103.3 Pengaturan file dan direktori 
mendasar. 


Manage- 


@ 103.4 Stream, pipe dan redireksi. 
@ 103.6 Mengatur prioritas eksekusi 
proses. 
@ 103.7 Manipulasi file teks dengan 
regular expression. 
@ 103.8 Pengeditan file dengan vi. 
@ 104 Device, File sistem, FHS 
@ 104.1 Membuat partisi dan file 
sistem. 
@ 104.2 Mengatur 
sistem. 
104.3 Mount dan umount. 
104.4 Pengaturan guota disk. 
104.5 Pengaturan hak akses file. 
104.6 Pengaturan kepemilikan file. 
104.7 Bekerja dengan hard link dan 
symbolic link. 
@ 104.8 FHS (Filesystem Hierarchy 
Standard). 
@ 110 X Window 
@ 110.1 Instalasi dan konfigurasi X. 
@ 110.2 Pengaturan display manager. 
@ 110.4 Window manager. 


file 


integritas 


Contoh soal ujian 1: 

If you wanted to turn off mail notification, 
what command would you use? 

1. biffn. 

. mesgn. 

. mesg off. 

. notify off. 

. set notify-off. 


US$ wYUN 


Contoh soal ujian 2: 

Which of these commands could you use 
to show one page of output at a time? 

1. more. 

less. 

sed. 


. pause. 
grep. 


TN 


Contoh soal ujian 3: 
Which commands will give you informa- 


30 11/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


tion about how much disk space each file 
in the current directory uses? 

1. Is-. 

Is la. 

du. 

Is -a. 


ls. 


Sa aa Na 


Contoh soal ujian 4: 

What command would send the output of 
cmd1 to the input of cmd2? 

1. cmd1 | cmd2. 

. cmd | | cmd2. 

. cmd1 && cmd2. 

. cmd1l : cmd2. 

. cmd1 cmd2. 


Uu SY N 


Contoh soal ujian 5: 

Under the bash shell, when a command is 

running, pressing control-Z will usually 

1. Suspend the foreground task. 

2. Adds an EOF to the file. 

3. Kill the command running in the fore 
ground. 

4. Move the foreground task into the back 
ground. 

5. log the user off 


Ujian 102: 
@ 105 Kernel 

@ 105.1 Mengatur kernel dan modul 
kernel. 

@ 105.2 Konfigurasi, kompilasi dan 
instalasi kernel dan modul 
kernel. 

@ 106 Boot, init, shutdown, runlevel 

@ 106.1 Proses boot. 

@ 106.2 Bekerja dengan runlevel. 

@ 107 Pencetakan 

@ 107.2 Mengatur printer dan print- 
gueue. 

@ 107.3 Mencetak file. 

@ 107.4 Instalasi dan 
printer lokal dan remote. 

@ 108 Dokumentasi 
@ 108.1 Menggunakan dan mengatur 


konfigurasi 


dokumentasi lokal. 

@ 108.2 Mencari dokumentasi di in- 
ternet. 

@ 108.5 Pemberitahuan ke user akan 
isu yang berhubungan de- 
ngan system. 

@ 109 Shell, shell script, pemrograman, 
kompilasi 


@ 109.1 Kustomisasi dan penggunaan 


variabel shell. 

@ 109.2 Menulis shell script seder- 
hana. 

@ 111 Tugas-tugas administratif 

@ 111.1 Pengaturan user dan group. 

@ 111.2 Pengaturan Profile user. 

@ 111.3 Konfigurasi log system. 

@ 111.4 Menjalankan tugas sistem 
secara berkala/per waktu ter- 
tentu. 

@ 111.5 Strategi backup data. 

@ 111.6 Pengaturan jam sistem. 

@ 112 Dasar Jaringan 

@ 112.1 Dasar-dasar TCP/IP. 

@ 112.3 Konfigurasi jaringan TCP/IP, 
termasuk troubleshoot. 

@ 112.4 Konfigurasi Linux sebagai cli- 
ent ppp. 

@ 113 Service jaringan 
@ 113.1 inetd, xinetd dan service ter- 
kait. 
113.2 MTA. 
113.3 Apache. 
113.4 NFS dan SAMBA. 
113.5 DNS. 
@ 113.7 SSH. 
@ 114 Keamanan 


@ 114.1 Pengaturan keamanan men- 


dasar. 
@ 114.2 Host security. 
@ 114.3 User level security. 


Contoh soal ujian 1: 

Your logfile shows repeated connections 
to TCP port 143. Which named service is 
being accessed? 

1. imap. 

2. smbd. 

3. nmbd. 

4. pop2. 

5. smtp. 


Contoh soal ujian 2: 

Which command is used to change settings 
on IDE hard disk drives? 

1. hdparm. 

. hddparm. 

. diskparm. 

. hdparam. 


USU N 


. ideconfig. 


Contoh soal ujian 3: 

To learn more about the management of 
an Internet site, the best utility to use 
would be: 


UTAMA 


. whois. 

. traceroute. 
ping. 

. telnet. 


HP WN 


. rpcdump. 


Contoh soal ujian 4: 

If you had a Linux system routing 3 dif- 
ferent Networks through 3 NICs and you 
were having trouble with your IP-Forward- 
ing. Where would you look to ensure that 
IP-Forwarding is actually enabled? 

1. cat /proc/sys/net/ipv4/ip forward. 

2. netstat. 

3. cat /proc/net/tcp. 

4. iptraf -d eth0. 

5. tail -f /var/log/messages. 


Contoh soal ujian 5: 

What file is used for associating port num- 
bers to port names? 

1. /etc/services. 

2. /etc/hosts. 

3. /etc/inetd.conf. 

4. /etc/securetty. 

5. /etc/ports. 


LPIC - Level 2 
Dikhususkan untuk administrasi level 
menengah, di mana seseorang harus bisa 
menjalankan jaringan berbasis Linux yang 
terdiri dari workstation berbasis Linux dan 
Windows. 

Untuk mendapatkan sertifikasi, sese- 
orang harus lulus ujian 201 dan 202. Soal 
ujian bisa terdiri isian, pilihan ganda de- 
ngan satu jawaban dan pilihan ganda de- 
ngan banyak jawaban. 

Sebelumnya, seseorang harus memiliki 
sertifikasi LPIC-1 aktif. Walau demikian, 
urutan pengambilan ujian LPIC-1 dan 
LPIC-2 tidak diatur. Biaya sertifikasi lebih 
kurang USD 200. 


Ujian 201: 
@ 201 Kernel Linux 
@ 201.1 Memahami komponen ker- 
nel. 
@ 201.2 Kompilasi kernel. 
@ 201.3 Patch kernel. 
@ 201.4 Kustomisasi kernel. 
@ 202 System startup 
@ 202.1 Kustomisasi proses startup 
sistem. 


@ 202.2 System recovery. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 11/2007 31 


UTAMA 


D | Lpi-opera x 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 
UD DL | httpIwwwIpi.org/en/ipi/english GMS (KG cooole J 69 


Program | Global Partners | Training | Join Us | About | Candidate Area 


Industry support 


Select a language |English 


"... at SGI we recognize the importance of supporting an 
international standard in Linux skills and knowledge. As 
long time sponsors and supporters of LPI, we are delighted 
to have been part of this successful effort." 


FA -- Bob Bishop, Vice-Chairman of SGI Ta 
Latest news ———————— 
» LPI Offers Discounted Certification Exams at sgt 
Ohio LinuxFest 2007 Unte3Bttez 
ji (Toronto, Canada: September 20, 2007) The Linux 
pond mamnar ak Professional Institute (LPI), the world's premier Linux 
Linux certification organization, will offer discounted LPIC-1, Murbolinux. 


LPIC-2 and the Ubuntu Certified Professional exams to 
attendees of the Ohio LinuxFest 2007 (Columbus, 
Ohio) on Sunday, September 30, 2007. 


« LPI Offers Discounted Certification Exams at 


Platinum 
Sponsors 


LINUY 


Situs web LPI. 


@ 203 File System 
@ 203.1 Mengoperasikan file sistem 
Linux. 
@ 203.2 Mengatur dan memanipulasi 
file sistem. 
@ 203.3 Membuat dan mengkonfigur 
opsi file sistem. 
@ 204 Hardware 
@ 204.1 Konfigurasi RAID. 


@ 204.2 Menambahkan hardware 
baru. 

@ 204.3 Konfigurasi software dan ker- 
nel. 

@ 204.4Konfigurasi device PC- 
MCIA. 


@ 209 File/Service sharing 
@ 209.1 Samba. 
@ 209.2 NES. 
@ 211 Maintenance sistem 
@ 211.1 System log. 
@ 211.2 Membangun paket software. 
@ 211.3 Back-up. 
@ 213 Kustomisasi 
sistem 


dan otomatisasi 


@ 213.1 Otomatisasi dengan script. 
@ 214 Troubleshoot 

@ 214.2 Membuat disk recovery. 
214.3 Tahap-tahapan boot. 
214.4 Troubleshoot boot loader. 
214.5 Troubleshoot umum. 
214.6 Troubleshoot 

sistem. 

@ 214.8 Troubleshoot 


lingkungan kerja sistem. 


@ 
@ 
@ 
@ resource 


konfigurasi 


Intel Developer Forum--San Francisco, USA 
(Toronto, Canada: August 29, 2007) The Linux 
Professional Institute (LPI), the world's premier Linux 
certification organization, will offer discounted 
Certification exams to attendees of the Intel Developer 
icrn. Santamhar 1R-9N INN7 lhttn-/ 


HN 


Contoh soal ujian 1: 

You suspect your ext2 filesystem has bad 
blocks. You wish to do a non-destructive 
test for bad blocks. Which of the following 
programs will perform a non-destructive 
test for bad blocks? (Please select all that 
apply) 

1. fsck. 

. mke?fs. 

. tunefs. 

. badblocks. 


. e2fscan. 


US wYUN 


Contoh soal ujian 2: 

You have just added PCMCIA to your sys- 

tem so you can add a PCMCIA Ethernet 

adapter to connect to a wireless network. 

Upon testing you discover it works proper- 

Iy when you enable it manually, but it does 

not initialize during boot. Which of the fo- 

Ilowing is most likely the problem? 

1. Card services is not configured properly 
to initialize during the boot process. 

2. The init scripts do not include PCMCIA 
initialization or are not initializing in a 
suitable seguence. 

3. PCMCIA support must be compiled 
into the kernel. 

4. Hot-plug support is not enabled in the 
kernel at boot. 


Contoh soal ujian 3: 
You have asystem with five separate drives 
and wish to get the greatest throughput 


from these drives by implementing RAID. 
Which of the following will provide the 
greatest throughput using all five drives? 
1. A. RAID 0. 

2. B. RAID 1. 

3. C. RAID 3. 

4. D. RAID 5. 


Contoh soal ujian 4: 

You are testing some new settings for sys- 

logd in /etc/testlog.conf but none of your 

changes seem to take effect when you send 

a SIGHUP to syslogd. What is likely to be 

the problem? 

1. You have errors in your configuration 
file that are causing them to be ignored 
upon reading of the configuration file. 

2. syslogd does not respond to SIGHUP 

3. The wrong configuration file is being 
read on SIGHUP. 

4. You cannot use alternate configuration 
files with syslogd and you must rename 
your testlog.conf file. 


Contoh soal ujian 5: 

Ouestion: Which of the following are typi- 
cally used to zero a device to be mounted 
via loopback? 

1. mkloop. 

dd. 

/dev/zero. 

/dev/loop. 

mke2fs. 


nPrwN 


Ujian 202: 
@ 205 Konfigurasi jaringan 
@ 205.1 Konfigurasi jaringan men- 
dasar. 
@ 205.2 Konfigurasi jaringan lanjutan 
dan troubleshoot. 
@ 206 Mail dan News 
@ 206.1 Konfigurasi mailing list. 
@ 206.2 Menggunakan mail server. 
@ 206.3 Menangani traffic e-mail. 
@ 206.4 News server. 
@ 207 DNS 
@ 207.1 Konfigurasi DNS mendasar. 
@ 207.2 Membuat dan mengatur DNS 
Zone. 
@ 207.3 Mengamankan DNS. 
@ 208 Web service 
@ 208.1 Mengimplementasikan web 


server. 


@ 208.2 Mengatur web server. 
@ 208.3 Proxy. 


11/2007 WM INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


@ 210 Network client management 
@ 210.1 DHCP. 
@ 210.2 NIS. 
@ 210.3 LDAP. 
@ 210.4 PAM. 
@ 212 Keamanan sistem 
@ 212.2 Konfigurasi router. 
@ 212.3 Mengamankan server FTP. 
@ 212.4 SSH. 
@ 212.5 TCP Wrapper. 
@ 212.6 Tugas-tugas keamanan lain- 
nya. 
@ 214 Troubleshoot jaringan 
@ 214.7 Troubleshoot berbagai hal 
berkaitan dengan jaringan. 


Contoh soal ujian 1: 

You have a client machine that is receiving 
unknown host error messages, but you are 
able to ping the hosts IP address. What file 
should you examine? 

1. /etc/hosts.conf. 

. /etc/resolv. 

. /etc/host. 

. /etc/resolv.conf. 


Uu SY N 


. /etc/nsswitch. 


Contoh soal ujian 2: 

You have updated one of your bind zones, 

but none of your secondaries have picked 

up the change. What is most likely the 

problem? 

1. A. You need to SIGHUP the secondary/ 
slave servers. 

2. B. Youneed to restart bind on the se 
condary servers. 

3. C. You need to increment your Serial 
setting in the SOA. 

4. D. You need to change the Expire set 
ting in the SOA. 


Contoh soal ujian 3: 

When configuring name-based virtual hosts 
in Apache, which directive contains the 
name of the virtual host that is matched to 
the “Host:” reguest from the client? 

1. NameVirtualHost. 

. VirtualHost. 

. ServerName. 

. UseCanonicalName. 


US$ wYUN 


. ServerAlias. 


Contoh soal ujian 4: 
Which file contains the settings that deter- 
mine root login privileges via ssh? 


ssh.config. 
ssh config. 
sshd.config. 


aa el Da Tai 


sshd config. 


LPIC-Level 3 
Dikhususkan untuk 
senior, dimana seseorang yang memiliki 


administrasi level 


sertifikasi ini, menurut LPI, siap untuk 

menjalankan server Linux besar/mayor 

dan dapat bekerja sebagai konsultan. 

@ Untuk mendapatkan sertifikasi core, 
seseorang harus lulus ujian 301. 

@ Untuk mendapatkan sertifikasi mixed 
environment, seseorang harus lulus 
ujian 301 dan salah satu dari 302- 
306. 


Sebelumnya, seseorang harus memiliki 
sertifikasi LPIC-2 aktif. Walau demikian, 
urutan pengambilan ujian LPIC-2 dan 
LPIC-3 tidak diatur. Biaya sertifikasi lebih 
kurang USD 200. 


Ujian 301: 

@ 301 Konsep, Arsitektur dan Desain 
@ 301.1 LDAP. 
@ 301.2 Desain direktori (LDAP). 
@ 301.3 Skema (LDAP). 

@ 302 Instalasi dan pengembangan 


@ 302.1 Kompilasi dan instalasi 
OpenLDAP. 

@ 302.2 Pengembangan berbasis 
LDAP dengan Perl/C-4-. 


@ 303 Konfigurasi 
@ 303.2 ACL pada LDAP. 
@ 303.3 Replikasi LDAP. 
@ 303.4 Mengamankan direktori 
(LDAP). 
@ 303.5 LDAP Performance Tuning. 
@ 303.6 Konfigurasi daemon Open- 
LDAP. 
@ 304 Penggunaan 


@ 304.1 Pencarian pada direktori 
LDAP. 

@ 304.2 Command line tool Open- 
LDAP. 


@ 304.3 Whitepage. 
@ 305 Integrasi dan migrasi 

@ 305.1 Integrasi LDAP dengan PAM 
dan NSS. 

@ 305.2 Migrasi dari NIS ke LDAP. 

@ 305.3 Integrasi LDAP dengan ber- 
bagai service UNIX. 

@ 305.4 Integrasi Samba dan LDAP. 


UTAMA 


@ 305.5 Integritas Active Directory 
dan LDAP. 
@ 305.6 Integritas mail dan LDAP. 
@ 306 Capacity Tuning 
@ 306.1 Mengukur penggunaan re- 
source. 
@ 306.2 Troubleshoot 


resource. 


penggunaan 


@ 306.3 Menganalisasi capacity de- 


mand. 
@ 306.4 Prediksi kebutuhan yang 
akan datang. 


Contoh soal ujian: 

When working with NIS netgroups in 
LDAP, which attributes may be specified 
with the nisNetgroup object class to store 
information about the netgroup? (Choose 
TWO correct answers) 

memberUid 


nisNetgroupName 
memberNisNetgroup 
nisMapEntry 
nisNetgroupTriple 


Ujian 302: 
@ 310 Konsep, Arsitektur dan Desain 
@ 310.1 Konsep SMB/CIES. 
@ 310.2 Aturan Samba. 
@ 310.3 Database file. 
@ 311 Kompilasi dan instalasi Samba 
@ 311.1 Kompilasi dan instalasi dari 
source. 
@ 311.2 Instalasi dan upgrade samba. 
@ 312 Konfigurasi dan penggunaan Samba 
312.1 Konfigurasi samba. 
312.2 File Service. 
312.3 Print Service. 
312.4 Domain control. 
312.5 SWAT. 


312.6 Internationalization. 


@ 313 Pengaturan user dan group 
@ 313.1 Mengatur user dan group. 
@ 313.2 Authentikasi dan authorisasi. 
@ 313.3 Winbind. 

@ 314 Bekerja dengan CIFS, NetBIOS dan 
Active Directory 
@ 314.1 Integrasi CIFS. 

314.2 NetBIOS dan WINS. 

314.3 Integrasi dengan AD. 

314.4 Bekerja dengan dient Windows. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 11/2007 33 


U 


TAMA 


@ 315 Keamanan dan performa 
@ 315.1 Hak akses. 
@ 315.2 Keamanan Samba. 


@ 315.3 Performance tuning. 


Contoh soal ujian: 

On a Samba server, which permission 
should be set on the directory containing 
the profiles? 

SGID 


SUID 

Sticky bit 

read only - yes 
chattr —acl 


Resertifikasi 

Begitu seseorang mendapatkan LPICI, 
LPIC2, atau LPIC3, resertifikasi direko- 
mendasikan diambil setelah dua tahun. 
Dan, untuk mendapatkan status sertifi- 
kasi aktif, seseorang harus melakukan re- 
sertifikasi dalam 5 tahun. 

Begitu level yang lebih tinggi diambil, 
maka status semua sertifikasi dengan level 
lebih rendah akan diset aktif selama lima 
tahun. 


Emulasi LPI 


Kunjungi situs web http://www.linux-praxis. 


de/lpisim/Ipi.html untuk emulasi ujian LPI. 


DO) | Novell Certified Linux Professional - Opera 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


Afiliasi 

Afiliasi LPI di wilayah Asia, di antaranya: 

@ LPI China, http://www.lpi-china.org/. 

@ LPI Japan, http://www.Ipi.or.jp/, kontak: 
gen@lpi.org. 

@ LPI Korea, http://www.haansoft.com/, 
kontak: jkkim@haansoft.com. 


NOVELL LINUX 
GERTIFICATION 


Novell, pemain besar di dunia TI dan salah 
satu perusahaan yang turut melahirkan 
penting sertifikasi di dunia TI, juga me- 
miliki sertifikasi Linux, yang diluncurkan 
pada tahun 2003 yang lalu. 
Berikut ini adalah sertifikasi Linux 
yang tersedia: 
@ Novell Certified Linux Professional 
(CLP). 
@ Novell Certified Linux Engineer (CLE). 


Sertifikasi Linux yang dijual oleh No- 
vell adalah spefisik terhadap distribusi 
Linux SUSE. Informasi selengkapnya bisa 
didapatkan di http://www.novell.com/train- 
ing/certinfo/ . 


CLP 
Terdapat dua learning path, yaitu CLP 10, 
yang berbasis SUSE Linux 10 dan CLP 9, 
yang berbasis SUSE Linux 9. Biaya yang di- 
perlukan lebih kurang USD 195. 

Sasaran untuk praktikum CLP 10: 
@ Fundamental: 


Xx 


MAKAR “Novel ceraned nu 2) 


UB» GA IN http//wwwnovell.comftraining/certinfo/clp/index.html 2 IG 


Novel. Products & Solutions — Services & Support 


Partners & 


u - 
Google x! 69 
Ti 


Y Download | @ Login 


Communities 


Novell Certified Linux Professional 


Global Training Home 
(courses”— 
Certification 
Testing 
Partners 
Contact Information 


Novell Certified 
Linux Professional 


Register for ATT Live » 


The demand for Linux expertise is escalating and you need to gain the necessary skills to become a proficient 
Linux administrator. Once you've obtained those skills through authorized Novell training courses, achieving 
the Novel Certified Linux Professional (Novell CLP) certification validates to your current and potential 


800-233-3382 


employers that you have what it takes to begin your successful career as a Linux administrator. 


Select one of the tabs below to learn more about the Novell CLP certification program. 


Study Options Test Objectives 


Test Registration 


Novell Certified Linux Professional Learning Paths 
There are two learning paths forthe Novell CLP certification 


« Noveli Certified Linux Professional 10, 
« Novell Certified Linux Professional, based on SUSE Linux 9 


Novell Certified Linux Professional 10 


CLP 10 Learning Path 
(click toenlarge) 


Situs web Novell Linux Certification. 


inux 


0 


@ Mengerti sejarah Linux. 


@ Mampu menggunakan desktop 
Linux. 


@ Mampu mengadministrasi sistem 


dengan YaST. 
@ Mampu menggunakan fasilitas 
help. 


@ Mengatur file dan direktori. 

@ Bekerja dengan shell dan command 
line. 

@ Menggunakan berbagai text editor 
Linux. 

@ Mengatur user, group, dan hak ak- 
ses. 

Administrasi 

@ Mampu menginstall SLES 10. 

@ Administrasi file sistem Linux. 


@ Administrasi hak akses user dan ke- 
amanan. 

@ Mengatur jaringan secara manual. 

@ Administrasi proses dan service 
Linux. 

@ Memonitor SLES 10. 

@ Mengatur inisialisasi sistem. 

@ Pengaturan software. 

@ Backup dan recovery. 

@ Mengatur pencetakan. 

@ Mengatur remote access. 

@ Administrasi lanjutan 

@ Virtualisasi dengan XEN. 

@ Konfigurasi web application server. 

@ Konfigurasi Samba. 

@ Konfigurasi servis jaringan. 

@ Membuat shell script. 

@ Kompilasi program dari source 


code. 
@ Health check dan performance tu- 
ning. 


@ Pengaturan hardware. 


Level CLP lebih kurang setara dengan 
LPIC - Level 2. 


CLE 

Terdapat dua learning path, yaitu CLE 10, 
yang berbasis SUSE Linux 10 dan CLE 9, 
yang berbasis SUSE Linux 9. Biaya yang 
diperlukan lebih kurang USD 195. Untuk 
lulus, Anda harus memiliki CLP. 

Sasaran untuk praktikum CLE 10: 
Networking 

@ DNS dengan BIND. 

DHCP. 

OpenLDAP. 


Konfigurasi Mail Server. 


34 


11/2007 WM INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


D | redhat.com Training -Opera x 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


New PMI m.redhatcom | Training X | 
SIK NG AN “Ate “AU dd RJ https://www.redhat.com/training/ 


United States (change) 


Aa redhat 


Downloads | Fedora | Red Hat Network 


u- 

(ired Hatine (US) Lv) (GI Google WI 6a 

EF Car | Register | Login s 
Search | 


Home Solutions 


Services & Products” Partners 


/! Red Hat Training and Certil 
Setting the standard f' pen Sour 


Industry-acclaimed. Performance-based. Red Hat training programs offer the 
most current and accurate hands-on training courses, and the most respected 


certifications in the Linux space. Guaranteed. 
Training and Certification 
Certification Overview 
RHCE/RHCT 


The premier certifications in the Linux space 
Update and Re-Cerification courses (New) 


RHCA/Enterprise Architect 


Pre-assessment 


Pre-assessment Ouestionnaires 

Fully-automated. Completely free. 
Pinpoint the course that's right for you in 
less than 15 minutes. 


DOWNLOAD THE 
SUMMER 2007 
TRAINING CATALOG 


TRAINING 
SPECIALS 


Finance 
your 
future. 


£ Course Finder 
Advanced training for senior Linux » Training loans 
professionals now available. 
. @1 Red Hat Course Finder 
RHCSS/Security Eind your course. Select time and 


Security expertise for Linux open source 
solutions 


place. Enroll. 


North America Training Locations | 


Developer 
Denarasanaina Ba ea 


Situs web Red Hat Training. 


@ OpenSLP. 

@ Monitor traffic jaringan. 
@ Keamanan 

@ Keamanan secara umum. 
Host security. 
AppArmor. 
Kriptografi. 
Keamanan jaringan. 
Firewall secara umum. 
Package filter. 
Application level gateway. 
VPN. 


Deteksi dan respon terhadap intru- 


si. 


Lokasi testcenter dan informasi lebih lanjut 
Untuk mendapatkan lokasi testcenter, 
kunjungilah alamat berikut: http://www. 
novell.com/training/testinfo/locator.html. 

Untuk informasi selengkapnya, e-mail 
bisa dikirimkan ke apac education@novell. 
com. 


RED HAT 


Red Hat adalah salah satu pemain terbe- 
sar di dunia Linux, yang menyediakan 
sertifikasi Linux (Red Hat) yang juga sa- 
ngat terkenal dan diakui di dunia indus- 
tri. 

Berikut ini adalah beberapa sertifikasi 
yang tersedia: 
@ Red Hat Certified Technician. 
@ Red Hat Ceritified Engineer. 


? Locations and Fadilities Information 


The latest promotions, | 
'exoert tios. and trainina | 


Kk 


@ Red Hat Ceritified Architect. 
@ Red Hat Ceritified Security Specialist. 


Red Hat Certified Technician 


Merupakan sertifikasi entry level yang 
memiliki fokus pada administrasi sistem 
tunggal, termasuk menghubungkan sistem 
ke jaringan. Sertifikasi ini secara umum se- 
tara dengan Linux# ataupun LPIC - Level 
1. Biaya yang diperlukan lebih kurang US$ 
349. 

Ujian berlangsung lebih kurang sete- 
ngah hari, dimana ujian dilakukan pada 
system live/praktik langsung, yang dibagi 
menjadi dua seksi: 

@ Seksi 1: Troubleshoot dan Maintenance 

System (1 jam). 

@ Seksi 2: Instalasi dan konfigurasi (2 
jam). 


Untuk dapat lulus, seseorang harus: 

@ Sukses memecahkan semua masalah 
pada Seksi 1. 

@ Mendapatkan skor 70 ke atas untuk 
Seksi 2. 


Red Hat Certified Engineer 


Merupakan salah satu sertifikasi Linux 
yang paling bergengsi. Biaya yang diperlu- 
kan untuk mendapatkannya lebih kurang 
US$749. 

Ujian berlangsung selama satu hari, di 
mana ujian dilakukan pada system live/ 


UTAMA 


praktek langsung, yang dibagi menjadi dua 

seksi: 

@ Seksi 1: Troubleshoot dan Maintenance 
System (2.5 jam). 

@ Seksi 2: Instalasi dan konfigurasi (3 
jam). 


Untuk dapat lulus, seseorang harus: 

@ Mendapatkan skor 80 atau lebih pada 
seksi 1. 

@ Sukses memecahkan masalah wajib di 
seksi 1 dalam satu jam. 

@ Mendapatkan skor 70 ke atas untuk 
Seksi 2. 


Red Hat Ceritified Architect 


Dikhususkan untuk arsitek jaringan. Seka- 
ligus merupakan sertifikasi yang paling 
bergengsi dan diakui di dunia Linux. Un- 
tuk mendapatkannya, seseorang harus me- 
miliki RHCE ditambah pengalaman yang 
sangat mencukupi seperti telah bekerja 
pada sistem Linux di jaringan besar dalam 
waktu cukup lama. 

Setelah itu, seseorang harus lulus 
dalam lima ujian, yang masing-masing 
mengharuskan kita merogoh kocek sam- 
pai US$749. Diskon tersedia apabila kita 
membeli bundel kelas training. 


Red Hat Ceritified Security 
Specialist 

Memfokuskan pada keamanan level en- 
terprise berbasis RHEL, SELinux dan Red 
Hat Directory Server. Untuk mendapat- 
kannya, seseorang harus memiliki RHCE 
ditambah pengalaman yang sangat men- 
cukupi. 

Setelah itu, seseorang harus lulus dalam 
tiga ujian, yang masing-masing mengha- 
ruskan kita membayar US$749. Diskon 
tersedia apabila kita membeli bundel kelas 
training. 


Lokasi 

Kunjungi alamat berikut untuk informasi 
https:// 
www.redhat.com/training/contact world- 
wide.html. 


lokasi training dan sertifikasi: 


Sebagai pengguna Linux, apapun jalan 
yang Anda tempuh, sertifikasi ataupun ti- 
dak, mari kita sama-sama majukan Linux. 
Sampai di sini dulu pembahasan kita. Mari 
terus belajar.m 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 11/2007 35 


BISNIS 


Mengembangkan Bisnis 
lengan Open Source 


ngin memajukan, mengembangkan, atau bahkan memulai 


bisnis Anda dengan memanfaatkan proyek-proyek open 


source? Mengapa tidak? Itu sah-sah saja, kok! Sisfo Kampus 


telah membuktikannya sebagai software open source yang 


dapat dijadikan ladang bisnis. 


Masih ada beberapa pihak yang memperta- 
nyakan apakah model bisnis open source 
dapat berjalan baik di Indonesia. Di lain 
pihak ada yang berpendapat bahwa budaya 
orang Indonesia yang suka gotong-royong 
justru lebih cocok bisnis open source daripa- 
da closed source. Software closed source atau 
proprietary banyak dibajak di Indonesia an- 
tara lain karena budaya gotong-royong ini, 
yaitu suka berbagi meskipun secara hukum 
formal dan agama berbagi software propri- 
etary alias membajak itu tidak benar. 

Salah satu perusahaan TI di Indonesia, 
PT Sisfo Sukses Mandiri termasuk yang 
mengikuti aliran kedua, bahwa open source 
dan free software dapat dijadikan ladang bis- 
nis. Produk unggulan perusahaan ini jasa 
yang terkait dengan Smart Sisfo Kampus 
(www.sisfokampus.net), yaitu sistem infor- 


Sofian—ketiga dari kiri-dan sebagian anggota tim Sisfo Kampus. 


masi pendidikan tinggi yang dibangun khu- 
sus untuk kampus-kampus perguruan tinggi 
di Indonesia. Beberapa kliennya, antara lain 
Universitas Negeri Gorontalo, Universitas 
Kristen Krida Wacana Jakarta, Universitas 
Bangka Belitung, dan STIE Supra Jakarta. 

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana 
Sisfo Kampus berhasil dijadikan ladang bis- 
nis dengan tetap melisensikannya sebagai 
open source, kami telah mewawancarai di- 
rektur PT OnAp & Smart Solutions, Jonat- 
han Sofian Lusa, SE, M.Kom. Berikut ini 
rangkumannya. 


Apa alasan terjun di bisnis open 
source? 

Saat ini telah begitu banyak tumbuh dan 
berkembangproyek-proyekopensource, baik 
itu berskala nasional mau pun internasional. 


— 


Jonathan Sofian Lusa-CEO Sisfo Kampus dan PT Onap SS. 


Dan harus diakui bahwa hasil dari proyek- 
proyek open source ini sangat berkualitas, 
baik dari segi performa, keamanan, maupun 
keandalan. Bahkan beberapa software open 
source telah terbukti memiliki pengguna 
terbanyak di dunia dibandingkan kompeti- 
tornya dari closed source. Contoh nyatanya 
adalah web server Apache. Siapa tidak kenal 
Apache? Atau PHP? Hampir semua server 
internet mendukung PHP. 

Melihat keunggulan dari produk open 
source yang berasal dari komunitas dan 
untuk komunitas ini, dan juga rendahnya 
biaya penerapannya, bukankah seharus- 
nya kita memanfaatkan peluang bisnis 
yang begitu luar biasa ini? Sah-sah sajajika 
kita memanfaatkan produk open source 
ini. Tentu sepanjang kita menghormati 
kode etik dan lisensi yang dianut software 
tersebut. Jadi, kami tidak ragu untuk me- 
manfaatkannya. 

Proyek open source Sisfo Kampus adalah 
proyek untuk membuat sebuah Sistem In- 
formasi Manajemen Perguruan Tinggi di 
Indonesia. Proyek open source Sisfo Kam- 
pus bermula dari sebuah order pembuatan 
Sistem Informasi Manajemen Perguruan 
Tinggi dari sebuah institusi Pendidikan 
Tinggi di Jakarta. Di akhir masa kontrak 
pembuatannya, tim pengembang Sisfo 
Kampus yang telah merasa sangat banyak 
berhutang budi pada produk-produk open 
source yang berlisensi GNU GPL atau yang 
sejenis ingin juga membuat produk sistem 
informasi manajemen perguruan tinggi ini 
menjadi proyek open source. Tentu dengan 
tujuan agar Sisfo Kampus dapat memberi- 


36 11/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


BISNIS 


4G pppiications Places System GG 


File Edit View Web Go Bookmarks Tabs Help 


.. -8 6 re 3 100 Ge 


Back F ) Refresh | Home Fullscreen 


(enek 8 Mon Aug 6, 10:44 AM 


x 


'@& |http1sisfosisfokampus/?mnux—-krs&emdlid- 35&PHPSESSID-c71c73!f9a8e0305c1/7b0do755173b2 I-jso 


sisro Tahun Akd : (20062 


Mhsw NPM 312001135 


NPM : (312001135 


Cari | Reset 


Nama — 
(Sesi | Tahun Akd 20062 Smt: 12 |Status Aktif (A) 


Batas Isi KRS: 15/01/2007-05/02/2007 


(Pilihan Paket KRS | Cetak KRS | Kembali | Batas Studi 20072 


Universitas Sisfo Kampus 


Rektorat Keuangan Jurusan Klinik — Dosen — Mahasiswa 
Kartu Rencana Studi Mahasiswa 


Ubah KRS 19/02/2007-21/02/2007 Pengajuan Cuti & Mundur 16/02/2007 & 02/03/2007 


Mahasiswa sudah pernah cetak KRS sebanyak 5 kali. 


Program. Reguler (REG) Prodi Ekonorni Manajemen (31) 


Tot SKS 21 dr 21 SKS, 7 MK IPS Lalu 2.67, IPK: 2.31 
kuliah 29/01/2007- 16/05/2007 


Pembayaran 15/01/2007-09/02/2007 Penasehat meepmmesammayan SE,MM 


(O Tambah KRS 


Selasa 


Hrg 


Tampilan aplikasi Sisto Kampus. 


kan manfaat bagi kita semua pada umumnya 
dan lingkungan pendidikan tinggi pada khu- 
susnya. Sisfo Kampus menggunakan LAMP 
(Linux, Apache, MySOL, dan PHP) sebagai 
tulang punggungnya. 


Apa keistimewaan Sisfo Kampus? 
Beberapa keunggulan yang dimiliki Sisfo 
Kampus, antara lain: 

@ Sudah terbukti dan teruji (proven and 
tested). Dapat diimplementasi dengan 
baik di universitas, akademi, sekolah 
tinggi, institut, dan kursus sekalipun. 

@ Open source. Kepemilikan source code 
sepenuhnya di tangan user, artinya user 
dapat menggunakan dan memodifikasi 
dengan bebas sesuai azas GNU/GPL 
(referensi www.gnu.org). Dengan open 
source, user mengetahui secara pasti apa 
yang ada di dalam aplikasi tersebut tanpa 
harus membeli lisensi. 

@ Sistem tumbuh dan berkembang, keung- 
gulan ini sekaligus menjadi core belief 


No Jam Ruang | Kode MK Matakuliah Kls |jen SKS Dosen stap Mundur| status 

1 H 07:30-10:00 EKM407 PEREKONOMIAN INDONESIA A K 3 @OBGENGAMBERI, S.E. MEc # Mundur (A) DITERIMA 

2 H 19:00-21:30 EKM211 TEORI EKONOMI MIKRO Ko Ko 3 BEEBEBEMEMEEEN S.E.MEC. ””W Mundur (A) DITERIMA 

Rabu 

No Jam — |Ruang| Kode MK Matakuliah kis |jen sks Dosen tan Mundur| Status Bl 
CI Le TB 
a l | 
(aj) (& Universitas Sisto Kampus abis 


@ Integrated. Semua proses transaksi dari 
front desk ( admisi-PMB) sampai back of- 
fice (keuangan) dapat dilakukan secara 
terintegrasi tanpa dilakukan double en- 
try data. Proses integrasi ini membantu 
perguruan tinggi yang sudah memiliki 
aplikasi bawaan seperti aplikasi akun- 
tasi, aplikasi PM, aplikasi DIKTI. Selain 
dengan aplikasi, integrasi juga dapat 
dilakukan terhadap peralatan khusus, 
seperti scanner dan finger print dengan 
menggunakan fasilitas ekspor-impor. 

@ Transparan. Metode Implementasi Sisfo 
Kampus mendorong perguruan tinggi 
untuk mandiri sekaligus sebagai wadah 
pembelajaran sehingga dapat menekan 
maintenance cost di kemudian hari. De- 
ngan source code yang sepenuhnya dimil- 
iki oleh user, dijamin tidak akan ada hid- 


den cost yang membebankan user seperti 


yang lazin terjadi dalam implementasi 
aplikasi. 

Menjamin terintegrasinya program DIK- 
TI. Sisfo Kampus mampu mengeluarkan 
laporan wajib untuk DIKTI baik sekali 
komprehensif semua prodi (program 
studi) atau per prodi. Fasilitas ini untuk 
menghindari terjadi double entry, dan 
laporan dapat diserahkan secara akurat 
dan tepat waktu. 

Fitur Khusus. Berbagai fitur tambahan 
tersedia di dalam aplikasi untuk men- 
dukung penerapan di semua level user. 
Fitur yang tersedia saat ini diantaranya 
adalah penyebaran informasi dengan 
SMS Gateway, akses melalui PDA, auto 
debet, akses melalui anjungan mandiri, 
PMB Online, impor data histori aka- 
demik, dan sebagainya. 

Executive Information System. Top Manaje- 
men dapat dengan mudah mendapatkan 
informasi dan laporan tentang seluruh 
aktifitas (akademik dan keuangan) di 
dalam perguruan tinggi secara real time 
sehinggamemudahkanuntukpengambil- 
an keputusan. 

Supporting. Belajar dari pengalaman 
dalam implementasi aplikasi bahwa 
salah implementasi 
adalah tidak tersedia manual book secara 


komprehensif. Untuk itu, kami menye- 


satu hambatan 


diakan diagram Standar Operation Pro- 
cedure (SOP) dan manual book di setiap 
level user. Selain itu, tersedia juga fasili- 
tas Bugs tracking online untuk setiap er- 
ror yang mungkin terjadi dan langsung 
dikirim kepada technical support.m 
Rusmanto frus@infolinux.co.id) 


Tentang PT Sisfo Sukses Mandiri 


kami bahwa sistem yang cerdas adalah 
Sebelum mendirikan badan hukum, manajemen PT Sisfo Sukses Mandiri hanya 


Goxamrus sebuah tim yang berprofesi sebagai dosen yang menaruh perhatian terhadap 

pemanfaatan TI di institusi pendidikan, khususnya memaksimalkan pengunaan 
open source. Tahun 2003, PT Sisfo Sukses Mandiri berdiri dengan core business penyedian Jasa 
konsultasi TIK dan pengembangan software manajemen pendidikan berbasis open source dengan 
brand Smart Sisfo Kampus. 

Untuk menbantu implementasi Sisfo Kampus, tersedia juga Sisfo Training Center sebagai wadah 
bagi staf perguruan tinggi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat yang ingin mempelajari Sisfo Kam- 
pus secara lengkap. Dengan didukung oleh 30 staf yang terdiri atas programmer dan konsultan, ke- 
hadiran Smart Sisfo Kampus diharapkan mampu memberikan solusi profesional dan terpadu kepada 
perguruan tinggi untuk memiliki competitive advantage. 

Akhir tahun 2006, PT Sisfo Sukses Mandiri bergabung dengan PT Ultra Smart Solutions sebagai 
holding company yang memiliki pengalaman di bidang software house dan ICT Consulting. 


sistem yang dapat mengikuti perkem- 
bangan dari institusi (organisasi), mu- 
lai satu fakultas/prodi/kampus sampai 
menjadi multi fakultas/prodi/kampus. 
Dengan keunggulan ini, aplikasi dapat 
dirancang untuk mendukung lembaga 
pelayanan masyarakat (business unit) 
yang digunakan sebagai wadah pembe- 
lajaran lanjutan bagi mahasiswa. Seperti 
fakultas kedokteran yang memiliki pro- 
gram klinik, atau fakultas hukum yang 
memiliki Lembaga Bantuan Hukum 


(LBH) kampus. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX m 11/2007 37 


INSTAN 


Me-remote Desktop Windows 
dari Linux (Cara 1 


Walaupun berbeda platform, Linux ternyata bisa mengendalikan 


desktop Windows yang letaknya jauh secara lokal. 


Kalau di lingkungan Linux kita mengenal SSH yang merupakan to- | client Windows agar boleh diakses remote dari mesin lain, yaitu: 

ol ampuh untuk melakukan remote terhadap Linux yang terinsta- | 1. Buka 'Start Menu' » 'Control Panel' (lihat gambar 1 dan gam- 

lasi di mesin lain. Walaupun hanya dengan interface CLI, kita bar 2). 

sudah bisa melakukan semua hal di Linux. Nah, berbeda dengan | 2. Ketika jendela 'Control Panel' sudah muncul, klik pada icon 

Windows, kita mungkin dapat mengakses CLI Windows dengan 'System' (lihat gambar 3). Hal ini juga bisa dilakukan dengan 

memanfaatkan telnet, akan tetapi hal-hal yang bisa kita lakukan melakukan klik kanan pada icon "My Computer, lalu memilih 

sangat terbatas. Karena, konfigurasi administrasi di Windows me- 'Properties' (lihat gambar 4). 

mang diarahkan dilakukan melalui desktop GUI. 3. Pada jendela 'System Properties' (lihat gambar 5), pilih 
Lalu, bagaimana melakukan remote desktop dari Linux ke tabulasi 'Remote' (lihat gambar 6). 

Windows? 4. Pada bagian 'Remote Desktop', beri tanda centang “V' pada op- 
Hal yang kali pertama mesti dilakukan adalah menyiapkan si 'Allow users to connect remotely to this computer' (lihat gambar 


Panduan Gambar 


38 11/2007 INFOLINUX www.infolinux.web.id 


INSTAN 


7). Hal ini penting dilakukan agar komputer ini dapat diakses pada opsi 'Remote Desktop' pada kolom 'Programs and Services:' 


secara remote desktop dari komputer lain. (lihat gambar 16). 
5. Jika komputer ini memiliki banyak user di dalamnya, pilihlah | 5. Klik tombol 'OK' untuk mengakhiri. 
user-user mana saja yang boleh mengekses remote desktop de- 


ngan melakukan klik pada tombol 'Select Remote Users...' (lihat Nah, demikianlah langkah panjang konfigurasi di Windows. 
gambar 8). Sekarang kita mempersiapkan tool remote desktop di Linux. 

6. Setelah jendela 'Remote Desktop Users' tampil (lihat gambar 9), Tool yang akan kita gunakan untuk melakukan remote desk- 
klik tombol 'Add' untuk memilih user-user yang diberi akses | top ke Windows adalah “rdesktop”. Paket “desktop” biasanya se- 
untuk mengakses remote desktop (lihat gambar 10). lalu disertakan pada CD/DVD instalasi Linux. 

7. Ketikkan nama yang ingin dicari, misalkan “supriyanto”, ke- Sebelumnya, cek sistem Linux apakah paket “desktop” sudah 
mudian klik tombol 'Check Names' untuk membenarkan for- | terinstalasi di dalamnya? 
mat penamaan user (lihat gambar 11). Klik tombol 'OK' untuk Gunakan perintah (lihat gambar 17): 
mengakhiri. # rpm -ga | grep rdesktop 

8. Perhatikan pada jendela 'Remote Desktop Users', jika icon seper- rdesktop-1.5.0-20 
ti pada gambar 12, maka penambahan user berhasil. Klik tom- 
bol 'OK' untuk mengakhiri. Jika menghasilkan keluaran seperti di atas, maka paket “rdesk- 

9. Klik tombol 'Apply' pada jendela 'System Properties" untuk | top” sudah terinstalasi dalam sistem Linux. Kalau tidak (lihat 
mengaktifkan konfigurasi yang baru saja dilakukan. gambar 18), dapatkan paket ini dalam CD/DVD instalasi Linux 

Anda dan lakukan instalasi dengan perintah (lihat gambar 19): 
Langkah selanjutnya adalah membuka firewall Windows agar # rpm -ivh rdesktop-1.5.0-20.1586.rpm 

port remote desktop terbuka untuk diakses dari luar, yaitu: Preparing... 

1. Buka kembali 'Start Menu' » 'Control Panel' (lihat gambar 1 dan HE (1008) 
gambar 2). 1:rdesktop 

2. Klik pada icon 'Windows Firewall" (lihat gambar 13). Kemudian HE (1008) 
akan muncul jendela "Windows Firewall' (lihat gambar 14). 

3. Pada jendela 'Windows Firewall', klik pada tabulasi 'Exceptions' Setelah instalasi paket “rdesktop” berhasil dilakukan, sekarang 
(lihat gambar 15). kita dapat melakukan remote desktop ke Windows. Caranya, mi- 


4. Kemudian pada tabulasi 'Exceptions', beri tanda centang “v' | salkan mesin Windows terletak pada alamat IP 192.168.1.47, ma- 


configsed to alow Remote Desktop 
puter 


snfigured Io alow Remote Desktop 
ter 


Ten Keran 


ok JL Caca JL Aoob ak JL Coca JL ooh 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 11/2007 39 


INSTAN 


ka lakukan remote desktop ke Windows tersebut dengan rdesk- # rdesktop 
top dengan perintah (lihat gambar 20): rdesktop: A Remote Desktop Protocol client. 
# rdesktop 192.168.1.47 Version 1.5.0. Copyright (C) 1999-2005 Matt Chapman. 


See http://www.rdesktop.org/ for more information. 


Jika ingin melakukan remote desktop sekaligus ke banyak 


komputer Windows, tinggal membuka terminal baru dan jalan- Usage: rdesktop loptions) server|:port) 
kan perintah seperti di atas dan tujukan pada alamat IP komputer -U: user name 
Windows yang berbeda (lihat gambar 21). -d: domain 
Tool “rdesktop” juga bisa membawa sound dari komputer Li- 559 Gina 
nux lokal ke komputer Windows remote dengan memanfaatkan -c: working directory 
perintah (lihat gambar 22): -p: password (- to prompt) 
# rdesktop -r sound:local 192.168.1.47 -n: client hostname 


-k: keyboard layout on server (en-us, de, sv, etc.) 


Dengan demikian, walaupun menjalankan program multime- -9: desktop geometry (WxH) 
dia dari komputer Windows remote, kita tetap bisa mendengar- -f: full-screen mode 
kan suaranya di komputer lokal Linux. -b: force bitmap updates 
Selain itu, “rdesktop” juga bisa membawa device printer dari -L: local codepage 
komputer Linux lokal agar dikenali oleh komputer Windows re- sA: enable SeamlessRDP mode 
mote dengan perintah (lihat gambar 23): -B: use BackingStore of X-server (if available) 
# rdesktop -r lptport:LPT1-/dev/usbdev/0 192.168.1.47 -e: disable encryption (French TS) 
-E: disable encryption from client to server 
Ganti tujuan LPT1 pada perintah tersebut sesuai dengan tuju- -m: do not send motion events 
an device printer yang terpasang pada komputer Linux lokal. Dan -C: use private colour map 
kemudian Anda bisa melakukan print dari komputer Windows re- -D: hide window manager decorations 
mote ke printer lokal Anda. Menarik bukan? -K: keep window manager key bindings 
Untuk mengetahui fungsi-fungsi lainnya dari “desktop”? Cu- -S: caption button size (single application mode) 
kup menjalankan perintah: -T: window title 


Panduan Gambar 


— a 14 
Trnsposen iss 


pt or the 
me programs 


g @ On ttecommended) 


This seting blocks al outside: 
computer, wih Ihe excepton 


see: lion coreectng to lu: 
ose selected on the Exceptions tab, 


Dion allow exceptions 


AddProgam.. ) LC AddPot. ) Eat 


IBI Display a notification when Windows Firewal blocks a program 


artian the indon Fera Kor JL carea Kor JL caca JP 


Elle Edit View Terminal Tabs Help Elle Edit View Terminal Tabs Help 


root? —# rpm -ga | grep rdesktop root? —# rpm -ga | grep rdesktop 
Irdesktop-1.5.0-20 Iroot» -# IT 
Iroot» -# IT | 


(Esipocan) Doasara ) Cot 


(BI Display a notihcation when Windows Fiewal blocks a program 


hat are Ihejaks of alowina exceptions? 


40 11/2007  INFOLINUX www.infolinux.web.id 


INSTAN 


-N: enable numlock syncronization '-y clipboard: (off | PRIMARYCLIPBOARD | CLIPBO- 
-X: embed into another window with a given id. ARD)': enable clipboard 
-a: connection colour depth redirection. 
-z: enable rdp compression 'PRIMARYCLIPBOARD' looks at both 
-X: RDP5 experience (mlodem 28.81), bl(roadband), PRIMARY and CLIPBOARD 
llan) or hex nr.) when sending data to server. 
-P: use persistent bitmap caching 'CLIPBOARD' looks at only CLIPBO- 
-r: enable specified device redirection (this flag ARD. 
can be repeated) -0: attach to console 
'-x comport:COM1-/dev/ttySO': enable serial re- -4: use RDP version 4 
direction of /dev/ttyS0 to COM1 -5: use RDP version 5 (default) 


or COM1-/dev/ttyS0,COM2-/dev/ttysl 


'-x disk:floppy-/mnt/floppy': enable redirecti- Maka, akan menghasilkan keluaran daftar opsi-opsi yang bisa 


on of /mt/floppy to 'floppy' share digunakan dengan perintah “rdesktop” (lihat gambar 24). 


or 'floppy-/mnt/floppy, cdrom-/mnt/cdrom' Tool remote seperti ini sangat diperlukan pada sebuah ling- 


'-r clientname-cclient name»': Set the client 


kungan kantor yang user-user-nya menggunakan platform Win- 
name displayed dows dan jika ada komputer Windows user yang sedang 


for redirected disks bermasalah, Anda tinggal melakukan remote desktop ke kompu- 


'-r Iptport:LPT1-/dev/1p0': enable parallel re- ter Windows tersebut dari jauh tanpa harus mendatangi kompu- 
direction of /dev/1p0 to LPT1 ter client tersebut. 


or LPT1-/dev/1p0,LPT2-/dev/1p1 Trik remote desktop melalui Linux ini juga cocok diterapkan 


'-r printer:mydeskjet': enable printer redirec- pada warnet yang masih menggunakan desktop Windows pada 
tion komputer-komputer usernya. 


or mydeskjet-"HP LaserJet IIIP" to en- Pada edisi selanjutnya, kita akan membahas cara ke dua dari 


desktop. Kali 
Linux/Windows dengan menggunakan tool yang lebih baik dan 


ter server driver as well remode 


ini kita akan me-remote desktop 
'-xr sound: (Ilocal|off|remote)|': enable sound re- 


direction multi-platform. Tunggu saja!m 


remote would leave sound on server 


Wiryadi Jidayriw@ gmail.com) 


(e1 Terminal! El 2 
Elle Edit View Terminal Tabs Help - rdesktop 182188.1A7 2 3 
root» -# cd /media/SU1020.001/suse/1i586/ 2 SERAT 
Iroot» 1586# rpm -ivh rdesktop-1.5.0-20.1586.rpm x 
lereparing... can 
Mean (1009) Pmiyadi 
1: rdesktop Daan 


| 
MEME HAK HERE HEHE EA HEM HEHE EA EA AAA AE AR (10 OS) 
root» 15864 II 


Tata Hah 


Rerrangesga Ieomentara 


Haa 


Dag 


Gi Terminal 
Eile Edit View Terminal Tabs Help 


root? —# rdesktop -r sound:local 192.168.1.47 
Iroot» -# IT 


Eie Edit View Terminal Tabs Help 


Ba Terminal! — 24 


'Ele Edit View Terminal Tabs Help 
rdesktop: A Remote Desktop Protocol client. 


Terminal! 


Tes 


root?» —#£ rdesktop -r Iptport:LPT1-/dev/usbdev/9 192.168- 
slh Version 1.5.0. Copyright (C) 1999-2005 Matt Chapman. 


Ii) 


root? -—# | See http://www.rdesktop.org/ for more information. 
Usage: rdesktop (options) serverI(:port) 
-U: User name 
-d: domain 
“sy shell 


-C: working directory 

-p: password (- to prompt) 

-N: client hostname 

-k: keyboard layout on server (en-us, de, sv, 
-g: desktop geometry (WxH) 

-f: full-screen mode Ii 
-b: force bitmap updates 

: local codepage 

1 enable SeamlessRDP mode 


etc.) 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 11/2007 41 


SOLUSI 


Download dan Convert Video 


dari You Tube 


rusan mem-publish 
video maupun men- 
download suatu video, 


kini dapat dengan 


mudah dilakukan setelah 
adanya situs YouTube.Setiap 
harinya, tak kurang ribuan 
video baru dapat kita temukan 
di YouTube. Bagaimana cara 


men-download video dari 
YouTube di Linux? 


Belum lama ini, heboh video lagu Indonesia 
Raya versi 1944 dengan tiga stanza ramai di 
bahas pada media elektronik maupun media 
cetak. Karena merasa penasaran dengan vi- 
deo tersebut, InfoLINUX langsung membuka 
situs YouTube dan men-search video yang di- 
maksud. Tak lama kemudian, video tersebut 
dapat ditemukan di YouTube. 


Bagi para pengguna Linux, terdapat be- 


berapa cara yang dapat digunakan untuk 
dapat men-download dan memutar file 
video dari YouTube. Beberapa di antaranya 
menggunakan ekstension Mozilla Firefox, 
maupun menggunakan aplikasi unik lainnya 
semacam youtube-dl. Sebagai contoh di sini, 
kita akan menggunakan aplikasi youtube-dl. 
Adapun langkah untuk men-download video 
dari YouTube dengan menggunakan you- 
tube-dl adalah sebagai berikut: 

1. Download aplikasi youtube-dl dari http:// 


www.arrakis.es/-rggi3/youtube-dl. Aplika- 
si youtube-dl ini dapat juga Anda temu- 
kan pada bonus disc InfoLINUX edisi ini. 


. Selanjutnya, kita akan mencari video 


yang ingin kita download dari situs http:// 


4S ppplications Places System @ OMA 


Mprayar asa 


Download, convert, dan nikmati video hasil download dari YouTube. 


www.youtube.com. Pada hasil pencarian 
video yang ditemukan, Anda dapat meli- 
hat URL link video bersangkutan. Copy- 
kan URL link ini ke teks editor, karena 
akan kita pergunakan nantinya. Sebagai 
contoh di sini, URL link video yang ingin 
kita download terdapat di http://www. 
youtube.com/watch?v-60vyLkdll s. 


3. Ubah hak akses aplikasi youtube-dl men- 


jadi 744 agar dapat dieksekusi. 
$ chmod 744 youtube-dl 


4. Selanjutnya kita dapat langsung menggu- 


nakan youtube-dl untuk men-download 
file video yang sebelumnya sudah kita 
peroleh URL link-nya. 
$ ./youtube-dl http://www. 
youtube.com/watch?v-60vyLkdl1 s 


5. Pada perintah di atas, hasil download- 


nya akan bernama 60vyLkdl1 s.flv. Jika 
Anda ingin langsung menyimpannya 
dengan nama lain, misal indonesia-raya. 
flv, gunakan option -o setelah perintah 
youtube-dl. 

$ ./youtube-dl -o indonesia-raya. 


flv http://www.youtube.com/ 


BI & HW Thu Sep 27, 5:29 AM 


watch?v-60vyLkdl1 s 
6. Option lengkap youtube-dl, dapat Anda 
lihat dengan menggunakan option -h. 
$ ./youtube-dl -h 
7. Karena format ”.flv belum tentu dapat 
diputar oleh rekan kita yang tidak me- 
miliki player untuk memutar format 
“flv, kita dapat meng-convert file “flv 
ini menjadi format ".mpg dengan meng- 
gunakan ffmpeg. Untuk itu, instal paket 
ffmpeg dengan menggunakan perintah 
berikut: 
$ sudo apt-get install ffmpeg 
8. Untuk meng-convert file indonesia-raya. 
flv menjadi indonesia-raya.mpg dengan 
menggunakan ffmpeg, jalankan perintah 
berikut: 
$ ffmpeg -i indonesia-raya.flv -y 


-Sameg indonesia-raya.mpg 


Sekarang, file video hasil download dari 
YouTube yang telah di-convert, dapat segera 
Anda nikmati dengan aplikasi video player 
kesayangan Anda.m 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


42 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


KOMUNITAS 


bengkel Open Source Cirebon Telah Dibuka 


nformasi tentang razia software bajakan di ber- 

bagai daerah telah membuat sebagian pengguna 

komputer khawatir. Bagi sebagian warga Cire- 
bon, harga software legal terasa sangat mahal. “Ja- 
ngankan untuk membeli lisensi Windows, untuk 
membeli komputernya saja butuh waktu untuk 
menabung dari hasil panen,” ungkap Djati, seorang 
warga Kuningan, salah satu peserta Pengenalan 
Aplikasi Grafis & Multimedia Open Source yang 
diselenggarakan Komunitas Pengguna Ubuntu di 
Cirebon, Minggu, 9 September 2007. 

Acara itu diikuti puluhan peserta yang berasal 
dari Cirebon, Indramayu, dan Kuningan. Sebagian 
besar peserta mengatakan dirinya telah lama ingin 
menggunakan software open source, tapi tidak tahu 
harus belajar di mana. Seorang mahasiswa Cire- 
bon, Ivan, berharap Komunitas Pengguna Ubuntu 
di Cirebon dapat membuat acara yang memperke- 
nalkan software open source dari dasar. 

Harapan Ivan dan para peserta lainnya disam- 
but langsung Komunitas Pengguna Ubuntu Cire- 
bon. Dengan menggandeng Cirebon Information 
Technology Community (CITC), sebuah komunitas 


pengguna teknologi informasi di Cirebon, Komu- 
nitas Ubuntu Cirebon menggelar Pesantren Ubun- 
tu Linux, Sabtu, 22 September 2007. “Ternyata 
menginstal Linux sangat mudah,” ucap Mudatsir, 
seorangpeserta yang laptopnya dijadikan alat latih- 
an instalasi Linux. 

Pada bengkel yang dibuka di Rumah Pena, Jl. Dr 
Sudarsono No. 40A Cirebon itu setiap Sabtu sore 
peminat open source dapat berbagi ilmu dan kete- 
rampilan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 
Asep Saefullah via e-mail asepsaefullah@gmail.com 
atau di 081389995333.mRus 


Ea | 


semata 


Foto pertemuan di Bengkel Open Source Cirebon. 


Geliat Open Source di Kalimantan Barat 


all Matahari Pontianak akan menggelar event TI 

(Teknologi Informasi) yang diberi nama “Expo 

Dunia Digital“ pada 10-18 November 2007. 
Event ini akan dilaksanakan di dua lantai, yaitu di 
lantai dasar dan lantai satu, dengan jumlah stand pa- 
meran yang tersedia sebanyak 45 stand. Esensi dari 
acara ini adalah “pengenalan dunia teknologi sejak 
usia dini untuk persiapan menuju persaingan glob- 
al”. Rencananya acara ini akan dibuka oleh Gubernur 
atau Wakil Gubernur Kalimantan Barat. 

Dalam gelaran event ini, Mall Matahari bekerja 
sama dengan berbagai pihak mulai dari Pemerin- 
tahan Provinsi Kalimantan Barat, pelaku usaha di 
dunia komputer, elektronik, selular, dan juga lem- 
baga pendidikan TI berskala nasional dan lokal. 
Acara juga didukung oleh media cetak dan elek- 
tronik berskala lokal maupun nasional yang akan 
meliput dan mempromosikan event TI ini. 

Konsep dari event ini adalah edutainment, 
yakni kegiatan edukasi dan entertainment akan 
dikemas secara bersamaan dan keduanya dapat 
saling mendukung sehingga esensi dari event ini 
bisa tercapai. Event-event pentingnya, antara lain 


Lomba Cerdas Cermat berbasis software komputer 
untuk tingkat Sekolah Dasar se-Kalimantan Barat 
dan beberapa workshop dengan tema yang menarik 
seperti workshop “E-learning tools berbasis Open 
Source” oleh Inixindo. 

Dalam kegiatan ini, Mall Matahari bekerja sama 
dengan beberapa donatur membuat kegiatan charity 
dengan tema “Kepedulian Kualitas Kependidikan” 
yang akan membagikan beberapa unit komputer 
kepada sekolah yang membutuhkannya. Pameran 
tidak hanya menjjual produk dari vendor, namun 
juga karya siswa lembaga pendidikan formal yang 
berfokus pada pendidikan TI di Kalimantan Barat. 

Menurut panitia penyelanggara dari Mall Ma- 
tahari, dengan acara seperti ini diharapkan animo 
masyarakat Kalimantan Barat, khususnya pelaku 
dan penikmat TI, bisa lebih mengembangkan mi- 
nat dan bakat. Acara-acara ditujukan terutama 
bagi para pemula, sehingga bisa menjadi bibit-bibit 
unggul di bidang IT untuk berprestasi dan bersaing 
di tingkat nasional dan internasional. Dukungan 
semua pihak sangat diperlukan khususnya para 
pelaku bisnis TI dan pemerintah.mRus 


44 


11/2007 “ INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Daftar KPLI yang 


Diketahui Saat Ini 


Bali 

BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

BULUX 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 


Maling (MAlang LiNux user Group) 


Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://kpli-tangerang.net 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 


WARNUX 


Dartar Warnet Bergasis LiNux oi INDONESIA 


Bandung - Jawa Barat 
HeroesNet, Jl. Borobudur Ruko 3C, 
Cibaduyut. 


Bangil - Pasuruan - Jawa Timur 
F@S Warnet, Jl. Durian No. 281. 


Bangkalan - Madura 
Biroe Warnet, Perum Telang Indah 
Persada Blok C No. C5 Kamal 


Banyumas - Jawa Tengah 
My-Net, Jl. Menteri Supeno 3C (Gedung 
Perbain It.1) Sokaraja 


Batang - Jawa Tengah 
ICT Net, Jl. A. Yani No. 68 Kauman. 


Bekasi - Jawa Barat 

1. Amsterdam Internet Cafe, Jl. 
Raya Kodau (samping Alfamaret), 
Jatirahayu, Pondok Melati. 

2. Deja Vu Internet Cafe, Jl. Raya 
Hankam No. 92-94 Pondok Gede. 

3. Mynett, Jl. Nangka Raya No. 3D 
Perumnas I Kranji. 

4. Taz@net, Pondok Surya Mandala Blok 
P No. 7 Bekasi Selatan. 

5. Data Prima Comp, Cileungsi 

6. Globalnet, Jl. Jababeka Raya Blok B 
No. 23 Belakang Ruko BCA, Cikarang. 


Blitar - Jawa Timur 

1. Warnet Galaxy, Jl. A. Yani 03 (depan 
SMA 1). 

2. Warnet Mitra, Jl. Lawu No. 71. 


Bogor - Jawa Barat 

1. Azoebs Linux Corners, Jl. Babakan 
Tengah No. 23 Dramaga. 

2. Dev-Net, Jl. Raya Kranggan No.1 
Citeureup Cibinong. 

3. Game House, Jl. Songgi Raya No. 5. 


Brebes - Jawa Tengah 

1. Fuji Warnet, Jl. Raya Timur Jatibarang 
Kidul 

2. FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

3. Lestari Net, Jl. Hj. Siti Aminah No. 23 
Dukuhturi Bumiayu 


www.infolinux.web.id 


Denpasar - Bali 
Liberty Cyber, Jl. Gn. Rinjani IXC No. 8 
Denpasar 


Depok - Jawa Barat 

1. Majao Computer, Pondok Petir, 
Sawangan. 

2. R@ung.net, Jl. Mahakam Raya No. 39 
Depok Timur 

3. Waskita.Net, Jl. Sawo No. 24A Pondok 
Cina (blk. Stasiun UI) 

4. Warnet Ngenet, Jl. G. Sahari VIII / 
11A Gg. Senggol, FKM, UI 


Jakarta Barat 


Dexternet, Jl. Meruya Utara No. 33. 


Jakarta Pusat 

1. Cozy Planet, Jl. Bendungan Jago No.1 
Kemayoran. 

2. MUARA Info, Jl. Kramat Jaya Baru 
Blok G.V No. 476 Johar Baru. 


Jakarta Selatan 
Kazenet, Lebak Bulus. 


Jakarta Utara 


1. Aanet, Plumpang, Tanjung Priok. 
2. Kawan Setia, Jl. Ganggeng Raya No.2a 
(depan Polsek) Tanjung Priok 


Jepara - Jawa Tengah 
Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara 
Kudus, Pecangan Kulon RT 03/02 


Jombang - Jawa Timur 
Zencafe i-Net, Jl. Kartini 1A, Banyu Biru 


Kediri - Jawa Timur 

1. Arnet, Jl. Welirang. 

2. At Tagwa, Madrasah Aliyah Negeri 3. 

3. Orange Net, Ruko Stadion Brawijaya 
A3. 

. Warnet Bima 

. Warnet Bina 

Warnet Evo 

. Warnet FastNet 

. Warnet PoS Kediri, Jl. Mayjen 
Sungkono 32. 


OI DU w 


9. Warnet Putra Surya Computer. 


Kendal - Jawa Tengah 
Gifa Net, Jl. Raya No. 148 Cepiring. 


Kendari - Sulawesi Tenggara 
@mAy-Net, Jl. Abd. Silondae No. 127 C 
(samping BCA). 


Kudus - Jawa Tengah 
Fir@.net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B 
(Samping Asrama Akper Muhammadiyah) 


Makassar - Sulawesi Selatan 

1. Toraja.Net, Ruko O3, Jl. Perintis 
Kemerdekaan KM 12. 

2. Zenith Internet Cafe, Jl. Kumala No. 
43 A. 


Malang - Jawa Timur 
TlogoNet, Jl. Raya Tlogomas No. 59. 


Manado - Sulawesi Utara 
Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan 
BCA). 


Mojokerto - Jawa Timur 
Warnet Mandiri, Jl. R. Wijaya 5 (Depan 
Stadion Gajah Mada) Mojosari. 


Pemalang - Jawa Tengah 
KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 
Purwoharjo Comal 


Purwokerto - Jawa Tengah 

1. 88.Net, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 
Berkoh 

2. Dago7 Net, Jl. Dr. Soeparno No. 12 


Semarang - Jawa Tengah 

1. Andromeda.Net, Jl. Tanjungsari No. 4 

2. CafeNet69, Jl. Tlogosari Raya 1/69 

3. Exsanet, Jl. Jati Raya Blok Ck3 Ruko 
Banyumanik 

4. GankbuntU Warunglnternet, Jl. 
Purwoyoso Ic No.30 

5. GrandNet - 1, Jl. Sirojudin No. 5 
Tembalang 

6. GrandNet - 2, Jl. Thamrin No. 12 
Sebelah Pertamina 

7. HitNet (GrandNet - 3), Wonodri Baru 
No. 31 Belakang RS Roemani. 


INFOLINUX » 11/2007 45 


WARNUX 


Membangun Warnet LTSP dengan Zencafe 
(Bagian 2| 


TSP dapat digunakan sebagai solusi murah untuk membangun jaringan di warnet. 
Beberapa PC yang memiliki spesifikasi rendah dapat kita manfaatkan pada jaringan 
berbasis LTSP. Berikut ini pembahasan lanjutan dari artikel membangun jaringan LTSP 
dengan Zencafe yang terdapat pada InfoLINUX edisi 10/2007. 


root I-J# more /etc/rc.d/rc.local 


!/bin/sh 


Setelah semua selesai dikonfigurasi, Setelah di ubah, silakan simpan kemu- 


tekan tombol R, kemudian tekan Enter dian lakukan proses reboot untuk melihat 
untuk kembali ke menu utama LTSP Ad- # 


min Utility. Tekan S untuk melihat taha- 


hasilnya. 


/etc/rc.d/rc.local: Local system Untuk mengecek apakah service-ser- 


pan konfigurasi yang telah dilakukan pada initialization script. vice yang diperlukan sudah berjalan atau 
belum, lakukan langkah sebagai berikut: 


1. Cek DHCPD 


langkah sebelumnya. Jika langkah yang di- 


lakukan benar, maka tampilannya kurang Put any local setup commands in 


46 


lebih terlihat sebagai berikut: 


Service Installed  Enabled 
Running Notes 

dhcpd Yes no no 
tftpd Yes Yes Yes 
Has '-s' flag 

portmapper Yes no Yes 
nfs Yes no Yes 
xdmcp Yes no Yes 
xdm, gdm Using: gdm 

File Configured Notes 


/etc/hosts Yes 
/etc/hosts.allow Yes 
/etc/exports Yes 


/opt/1ltsp/i386/etc/lts.conf Yes 


Configured runlevel: 4 (value of 
initdefault in /etc/inittab) 
Current runlevel: 4 


(output of the 'runlevel' command) 
Installation dir: /opt/ltsp 


Press lenter) to return to the main 
menu 
Selanjutnya, kita akan menjalankan 
service DHCPD agar dapat berjalan secara 
otomatis. Untuk dapat menjalankan service 
DHCPD pada Zencafe/Zenwalk, tambahkan 
baris di bawah ini ke dalam file /etc/rc.d/ 
rc.local sehingga terlihat sebagai berikut: 


11/2007 “ INFOLINUX 


here: 


Jalankan service dhcpd di Zencafe 
/usr/sbin/dhepd 
Setelah menambahkan baris di atas 
pada file /etc/rc.d/rc.local, berikutnya kita 
akan mengedit file /etc/dhcpd.conf. Cari 
baris seperti berikut: 
if substring (option vendor-class- 
identifier, 0, 9) - PXEClient ( 
filename /1ts/2.6.16.1-1tsp- 
1/pxelinux.0j 
) 
else( 
filename /1lts/vmlinuz- 
Aeon altspai 
) 
Setelah ditemukan, edit baris di atas 
sehingga terlihat sebagai berikut: 
if substring (option vendor-class- 
identifier, 0, 9) - PXEClient ( 
filename /1ts/2.6.17.3-1tsp- 
1/pxelinux.0j 
) 
else( 
filename /1lts/vmlinuz- 


2.6.16.1-1tsp-1, 


) 


Catatan: 

@ Ganti filename “/1ts/2.6.16.1-ltsp- 
1/pxelinux.0” dengan filename 
“/1ts/2.6.17.3-Itsp-1/pxelinux.O”, 


root I-J# netstat -an | grep :67 
udp 0 OMO MO MOMOeT 
(ora (Os loh. (yg 5 


root I-I# ps aux | grep dhcpd 


root 1509 DMOMO9 1876 
604 pts/0 R4 23:48 0:00 
grep dhcpd 
root ejeyileh Tolaloh al 2G 
1196. Ss 2817 0:00 
/usr/sbin/dhcpd 
root I-J# 

2. Cek TFTPD 


root I-J# 1s /tftpboot/ 


root I-J# touch /tftpboot/tes 


root 


I- 
I- 
I-J# 1s /tftpboot/ 
I- 


root I-J# tftp localhost 
tftp» verbose 
Verbose mode on. 
tftp» get tes 
getting from localhost:tes to tes 
Inetasciil 
tftp» guit 
root I-J# 
3. Cek juga service NES, Portmap, dan 
mount daemon. 
root I-J# ps -e | grep portmap 
2321 ? 00:00:00 rpc.portmap 


root I-J# netstat -an | grep 


BALL 

tcp 0 OMOMOMOO ni 
YaAdO033 LISTEN 
udp 0 OMOMOMOOani 


www.infolinux.web.id 


Fr 1 


Ei Terminal s5 Login Window Preferences 


File Edit View Terminal Go Help | Local | Remote | Accessibility | Security | Users | 
Terminal X Terminal » Style: | same'as Local " 
Theme: | Selected only: - 
Ie Circuit-GDM Add 
( 1 theme 
Remove 
Oo Soft Flower Gnome 
sa Simple Gnome GDM 
@ ZenGDM 
A simple GDM theme 
5 Author 
Jean-Philippe 
Guillemin 
Copyright 
(c) 2006 jean- 
Philippe 
Guillernin - GPL 
Background color 


Welcome Message 
@ Default: "Welcome to Yen" 


O Custom: | Welcome to en 


Sen will be replaced by hostname 


Configure XDMCP... 


| @ Help | “Xdose | 
Gambar 1. Status paket yang terdapat pada menu LTSP administration utility. Gambar 2. Tampilan window gdmsetup. 
0.0.0.0: 100005 3 udp 618 /opt/1tsp/i386/etc/lts.conf Yes 
root I-I# ps -e | grep nfs mountd 
433 ? 00:00:00 nfsd 100005 3 tcp 621 Configured runlevel: 4 (value 
434 ? 00:00:00 nfsd mountad of initdefault in /etc/inittab) 
435 ? 00:00:00 nfsd Dari hasil di atas, terlihat kalau service Current runlevel: 4 
436 ? 00:00:00 nfsd NFS, Portmap, dan mount daemon sudah (output of the 'runlevel' command) 
437 ? 00:00:00 nfsd berjalan dengan baik. Semua service yang 
438 ? 00:00:00 nfsd dibutuhkan juga sudah berjalan normal, den- Installation dir...: /opt/ltsp 
439 ? 00:00:00 nfsd gan melihat status service sebagai berikut: 
440 ? 00:00:00 nfsd The Linux Terminal Server Project Press (enter) to return to the main 
root I-J# ps -e | grep mountd (http: //www.LTSP.org) menu... 
442 ? 00:00:00 rpc.mountd Setelah semua sudah berjalan dengan 
root I-J# rpcinfo -p localhost Interface IP Address Netmask baik, sekarang kita akan mencoba booting 
program vers proto port Network Broadcast dari client. Setelah proses booting berjalan, 
100000 2  tcp 111 Used pada PC client kemungkinan Anda tidak 
portmapper eth0 92.168.1.7 mendapatkan tampilan X Window, me- 
ea Ba NB 255.255.255.0  192.168.1.0 lainkan hanya tampilan kursor silang saja. 
Na an 1921 Gen 255 Nana Kemungkinan ini terdapat pada kesalahan 
00021 1 tcp 4772 GDM yang digunakan sebagai login manager 
nlockmgr Service Installed Enabled pada distro Zencafe/Zenwalk. 
00021 3 tcp 4772 Running Notes Untuk memperbaiki hal ini, coba login 
nlockmgr dhcpd Yes no Yes ke PC yang berfungsi sebagai LTSP server 
00021 4  tcp 4772 Version 3 dengan menggunakan hak akses root. 
nlockmgr tftpd Yes Yes Yes Selanjutnya buka aplikasi terminal, dan 
00003 2  tcp 2049 nfs Has “-s' flag jalankan aplikasi gdmsetup. 
00003 5 tcp 2049 nfs portmapper Yes no Yes root I-J# gdmsetup 
00005 1 'udp 618 nfs Yes no Yes Setelah menjalankan perintah di atas, 
mountd xdmcp Yes no Yes maka akan tampil window gdmsetup seperti 
00005 1 tep 621 xdm, gdm Using: gdm terlihat pada Gambar 2. 
mountd Terakhir, restart PC client LTSP dan lihat 
00005 2  udp 618 File Configured — Notes hasilnya. Seharusnya saat ini jaringan LTSP 
mountd /etc/hosts Yes Anda sudah dapat berjalan dengan baik. Se- 
00005 2 tcp 621 /etc/hosts.allow Yes lamat mencoba!m 
mountd /etc/exports Yes Martinus Ady H. (martin @awali.orgJ 


www.infolinux.web.id INFOLINUX “ 11/2007 47 


TUTORIAL KEUANGAN 


ntuk menjaga agar pengeluaran dalam sebulan dapat diketahui dengan jelas, kita dapat 


membuat laporan keuangan bulanan. Untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan, 


sejumlah aplikasi keuangan yang terdapat di Linux, seperti GnuCash dan KMyMoney dapat 


digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini. 


Pendahuluan 

Jika Anda ditanya, “Ada berapa uang di dom- 

pet Anda sekarang?”, mungkin untuk men- 

jawabnya mudah saja. Cukup buka dompet 
lalu hitung lembaran-lembaran uang yang 
ada di dalamnya. 

Tapi kalau ditanya lebih lanjut pertan- 
yaan-pertanyaan ini: 

@ Berapapengeluaran Anda bulan terakhir? 
Atau rata-rata per bulan? Atau pengeluar- 
an untuk makan, untuk anak (jika sudah 
memiliki anak), untuk pakaian, transpor, 
dan sebagainya? 

@ Berapa total kekayaan/aset yang Anda 
punya saat ini? Ini mencakup uang di 
dompet, tabungan, dan yang sedang 
dititipkan/dipinjamkan pada orang lain 
(piutang). Juga mencakup harta-harta 
yang tidak berupa uang, seperti kenda- 
raan, tanah/rumah, dan sebagainya. 

@ Bagaimana dengan net worth Anda? Net 
worth adalah total aset dikurangi semua 
hutang Anda, jika ada. 

@ Bagaimanapertumbuhannet worth Anda 
dari bulan ke bulan, tahun ke tahun? 

@ Apakah Anda terlalu banyak menggu- 
nakan kartu kredit? Apakah pengeluaran 
Anda untuk kebutuhan yang tidak perlu 
(seperti liburan atau hobi) terlalu besar? 


Mungkin menjawabnya tidak mudah 
atau bahkan tidak tahu. Padahal, buku-buku 
self-help atau praktisi penasihat keuangan 
mungkin akan mengatakan membiasakan 
mencatat semua kegiatan keuangan amat 


bermanfaat jika Anda ingin maju secara 
finansial. Bagaimana bisa mengontrol 
sesuatu (seperti pengeluaran) kalau tidak 
dicatat dan diketahui? Bagaimana bisa tahu 
apakah kita mundur atau maju secara finan- 
sial jika tidak ada angka patokan yang bisa 
dibandingkan dari waktu ke waktu? 

Nah, untuk membantu menjawab per- 
tanyaan-pertanyaan keuangan di atas dan 
mengelola keuangan pribadi Anda, di Linux 
tersedia program seperti GnuCash atau 
KMyMoney. 

Kedua program yang disebutkan di atas 
termasuk dalam kategori pengatur keuangan 
pribadi atau program akunting pribadi. Ked- 
ua program ini fungsinya kurang lebih sama 
seperti Microsoft Money, Ouicken, atau 
OuickBooks di Windows. Memang bisa saja 
kitamenggunakan spreadsheet (seperti Open- 
Office.org Calc, Gnumeric, Kspread, Excel) 
atau bahkan editor teks untuk melakukan 
pencatatan, tapi program keuangan pribadi 
memiliki fitur-fitur yang lebih spesifik dan 
mempermudah, seperti daftar akun yang 
sudah jadi, interface yang lebih mempercepat 
entri transaksi, laporan dalam bentuk teks 
dan grafik, bahkan berhubungan dengan 
fasilitas Internet banking untuk men-down- 
load transaksi (walau sayang, saat ini belum 
ada institusi finansial di Indonesia yang 
mendukung program-program keuangan 
pribadi seperti ini). 

Di Linux ada berbagai program seputar 
keuangan/akunting, dari yang gratis/open 
source hingga berbayar, dari yang desktop 


hingga berbasis web, dari yang sederhana 
dan untuk pribadi sampai kompleks dan 
untuk perusahaan menengah. Sebutlah 
di antaranya Moneydance, Egonomize!, 
MyPhpMoney, dan lain-lain. 

Namun, dalam artikel ini yang akan 
dibahas hanyalah dua yang telah disebut- 
kan sebelumnya, GnuCash dan KMyMoney, 
karena keduanya sudah cukup lama ada 
dan paling populer. Artikel ini sendiri akan 
mengenalkan Anda bagaimana mulai meng- 
gunakan GnuCash dan KMyMoney untuk 
mengelola keuangan pribadi. 


Langkah 1: Persiapan 

Langkah pertama dalam menggunakan 
program keuangan pribadi adalah mengum- 
pulkan sumber data, yaitu transaksi sehari- 
hari. Pastikan semua transaksi yang Anda 
lakukan dicatat atau ada catatannya, agar 
nanti bisa dimasukkan ke program. 

Setiap kali Anda belanja, simpanlah 
resinya. Untuk pengeluaran yang tidak 
ada resinya, seperti naik angkutan umum, 
parkir, atau memberi uang pada pengemis, 
catatlah di kertas/ponsel/PDA. Format 
catatan terserah, sebaiknya sederhana saja, 
mis: “3 jul: angkot 4000”. 

Jika Anda merasa repot mencatat pe- 
ngeluaran yang banyak dan kecil-kecil seperti 
parkir, Anda bisa menyiapkan sejumlah uang 
di awal periode, mis: 40.000 di awal bulan. 
Di akhir periode, catatlah sisanya sehingga 
Anda mengetahui berapa pengeluaran total 
untuk periode tersebut. 


48 11/2007  INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL KEUANGAN 


Ele Edit View Transaction Actions 


G x 


Save 


Ej 


| IN AI | z 
Close ' Duplicate Delete Enter Cancel Blank Split 


jump Schedule | Transter Reconcile 


Beconcile Account Transaction Help 


2007-11-03|1 — (sarapan 


2007-11-10|1 (refill dompetva atm 


2007-1-10|a — tol 


ExpensesDining 


Assets:Savings AccounBCA #1 


Expenses:Auto Toll 


New 


Funds In 


123,000 
Date 


nl 250.000 364,000 


2007-11-10 1 


Ann 2007-11-12 


2007.11.10/5 — (nonton, berdua 


2007-1110/7 — |wengys, berdue 
2007-1111|2 — | persembahan gereja 
2007-11-11/8 | makan malam 


2007-11-12 (2 


ainmentiMusic/Movies In 


ExpensesiDining 


BxpensesRelgion 


s 
2007-11-22 3 
250,500 2007-11-24 4 
161,500 


149,500 


Expenses:Dining 


100.500 


57,500 


2007-11-22 


2007-11-13 |1 


2007-11-13 |3 


makan malam jajan 


2007-11-14|2 — | makan siang 


2007-11-15|1 (busway 


20073116|1 — (busway 


Expenses:Pubiic Transportation |n 


Expenses:Dining 


ExpensesDining 


Expenses:Publi Transportation 


Expenses: 


ansportatien In 


26.000 


517,000 


502,500 


ka £ 
Edit Delete Open Finish 'Postpone Cancel 
Funds Out 
“Iran Joesapton —Tarewe TR | (oae bum Jomemtan Tarene TR 
refill dompet via ati 250,000.00 “ 0O7-11- busway 9,000-00 
refill dompet via ati 500.000.00 - 2007-11-13 2 makan siang 6,500.00 - 
fahmybayarhutan 50,000.00 - 2007-11-13 3  makanmalam/  8,000,00 - 
efil dompet via ati 300,000.00 - 2007-11-14 1 busway 9,000.00 “ 
2007-11-14 2 makan siang 9,000.00 - 
2007-11-14 3 sedekahkepeni 1,000.00 - 
2007-11-15 1 busway 9,000.00 - 
2007-11-15 2 makan siang 7,500.00 4 
- 1 busway 9,000.00 - 
2 makan siang 7,500.00 - 
1 n..5,000.00 
9,500.00 
- 3 150,000.00 
2007-11-17 4 tol 64,000.00 
2007-11-17 5 tol 15,000.00 
2007-11-17 6 parkir 10,000.00 - 


480.500 


474,500 


458,000 


HI 


Gambar 1. Register di GnuCash. 


jangan lupa juga untuk dicatat. 


jika tidak ada print-out). 


dan siap lanjut ke langkah berikutnya. 


InfoLINUX edisi ini. 


z 
PresentiIDRO Future'IDR 139,50 Cleared:IDR 127,000 RecondilediIDR 127.000 Projected Minimum:IDR 7,000. 


Setiap memperoleh penghasilan (gajian 
jika karyawan, menerima uang kiriman dari 
orang tua jika Anda mahasiswa, menerima 
hadiah/pemberian lain dalam bentuk uang), 


Setiap menarik uang dari ATM, simpan- 
lah print-out dari mesin ATM (atau catatlah 


Untuk lebih memberi gambaran, artikel 
ini akan menggunakan contoh seseorang 
fiktif yang sebutlah bernama Budi, pria, 
berusia 20-an, belum menikah, tinggal dan 
bekerja di Jakarta. Budi menyewa kamar 
kos, sehari-hari menggunakan transportasi 
umum ke kantor, walau kadang-kadang 
meminjam kendaraan milik kakaknya untuk 
bepergian. Ceritanya kita telah mengumpul- 
kan catatan semua transaksi finansial Budi 
dari tanggal 9 Nov 2007 s.d. 30 Nov 2007 


Sebagai catatan: file-file catatan keuan- 
gan Budi ini dapat di-download di http://peo- 
ple.masterwebnet.com/steven/files/budi.zip, 
atau dapat Anda temukan dalam bonus disc 


Langkah 2: Entri ke program GnuCash 

Langkah kedua setelah data terkumpul dari 
“dokumen awal” (bon, resi, slip gaji) adalah 
memasukkannya ke program komputer. 
Memasukkan transaksi ke komputer dapat 
dilakukan sesering yang Anda suka, misal- 
nya tiap hari, atau bisa juga seminggu atau 
sebulan sekali. Penulis sendiri, karena ter- 
masuk orang yang malas, biasanya melaku- 
kannya sekitar sebulan sekali, sembari 
melakukan rekonsiliasi (nanti di langkah 3). 
Perlu diakui, pekerjaan mengentri seperti ini 


Total: IDR 1,100,000 


Total: IDR 431,500 


Starting Balance: 
Ending Balance: 
Reconciled Balance: 
Difference: 


IDR 127,000 
IDR 139,500 
IDR 795,500 
-IDR 656,000 


Gambar 2. Rekonsiliasi di GnuGash. 


bukanlah sesuatu yang amat mengasyikkan. 


Bagian ini akan membahas program 


GnuCash dulu, KMyMoney akan dibahas 
berikutnya. 


Setup awal 

Jika GnuCash belum diinstal, installah 
dulu sesuai distro masing-masing (mis: 
dengan perintah 'apt-get install gnucash' 
jika di Debian). Lalu jalankan dengan 
mengklik entri menunya (biasanya di 
kategori Office) atau dengan mengetik- 
kan “gnucash di shell. 

Pertama dijalankan, GnuCash lewat 
wizard-nya akan mengajak Anda mem- 
buat hirarki akun baru. Bagi yang buta 
akunting sama sekali, mungkin ada bai- 
knya membaca-baca buku dasar akun- 
tansi atau tutorial-tutorial yang ada di 
web, tapi cukuplah disebutkan di sini 
bahwa pada prinsipnya akuntasi beruru- 
san dengan akun (rekening). Setiap 
kegiatan ekonomi dinyatakan dengan 
transaksi perpindahan uang dari satu 
akun ke akun-akun lainnya. 

Di wizard New Account Hierarchy Setup, 
pilihlah mata uang Rupiah (IDR), lalu 
klik Forward. GnuCash bisa membuatkan 
akun-akun spesifik tambahan misalnya 
fixed assets jika Anda memiliki kenda- 
raan/rumah, akun pengeluaran istri/ 
anak, dan lain-lain. Untuk sederhanan- 
ya, cukup centang (“) hanya Common 
Accounts. Klik Forward. 

Isilah saldo-saldo awal. Misalnya untuk 
dompet, ada di akun Cash In Wallet (di 
bawah Assets:Current Assets). Pada 
contoh kita, Budi pada awal pencatatan 
memiliki uang Rp127.000,- di dompet. 


Klik pada kolom Opening Balances, isi- 
kan 127000. Klik Forward, lalu Apply. 


GnuCash akan menampilkan tab 
Accounts berisi daftar akun yang kita 
punyai hasil setup tadi. 

Membuat (sub)akun baru 


Kita sebetulnya belum memasukkan 
semua aset dan akun yang kita punya. 
Jika Anda memiliki kendaraan atau 
rumah, ini juga sebetulnya perlu dimasuk- 
kan. Budi ceritanya memiliki juga satu 
akun tabungan BCA dan satu kartu kredit 
Citibank. 

Untuk membuat akun baru, bisa dengan 
klik kanan di bawah akun induk yang di- 
inginkan. Contoh untuk tabungan BCA: 
klik kanan di bawah Assets:Current Assets: 
Savings Account, lalu pilih New Account. 
Ketikkan nama akun (bisa diganti-ganti 
nanti) mis: “BCA #1”. Kita belum tahu 
saldo awalnya berapa, biarkan kosong 
dulu. Klik OK. 

Kartu kredit adalah rekening hutang (li- 
ability), jadi buatlah di bawah Liabilities: 
Credit Card. Saldonya juga ceritanya be- 
lum diketahui karena kita belum melihat 
tagihan bulanan, jadi kosongkan dulu. 
Membuat akun baru juga bisa sambil me- 
masukkan transaksi, nanti akan diberi- 
kan contohnya. 

Selain membuat akun baru, untuk 
memudahkan bekerja dengan locale 
Indonesia, mari utak-atik sedikit menu 
Edit » Preferences. Pada tab Date/Time, 
Anda bisa memilih format Eropa dd.mm. 
yyyy atau sekalian ISO yyyy-mm-dd agar 
tidak bingung. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 11/2007 49 


TUTORIAL KEUANGAN 


@ Memasukkan transaksi 

Mari coba memasukkan transaksi, 
misalnya sarapan sebesar Rp4.000,- 
pada tanggal 9. Pertama-tama, di tab 
Accounts, dobel klik atau tekan Enter 
pada akun Cash In Wallet. GnuCash 
akan membuka tab baru yaitu regis- 
ter (jurnal) untuk akun ini. Di sana 
sudah ada 1 transaksi awal yaitu saldo 
awal (Opening Balances). Seperti telah 
dijelaskan, semua kegiatan ekonomi 
dinyatakan sebagai perpindahan uang 
dari akun ke akun. Saldo awal di dompet 
adalah modal yang kita berikan pada 
akun tersebut, karena itu dinyatakan 
sebagai perpindahan dari akun modal 
(Eguity:Opening Balances) ke akun dom- 
pet. Akun dompet menerima (receive) 
sejumlah Rp127.000 dari akun modal. 

Untuk memasukkan transaksi sara- 
pan kita, pertama ketikkan tanggal 
yaitu “09.09.2007”, lalu tekan Tab. 
Ketikkan 1 sebagai nomor (ini adalah 
nomor urut transaksi pada hari terse- 
but, atau bisa juga nomor urut yang 
unik untuk semua hari, bergantung 
selera Anda), lalu tekan Tab. Ketik- 
kan “sarapan” pada kolom Description, 
lalu tekan Tab. Pada kolom Transfer, 
kita memasukkan nama akun. Sarapan 
adalah pengeluaran, jadi pilihlah akun 
bernama “Expenses:Dining”, lalu tekan 
Tab. Lewatlah kolom Receive dengan 
menekan Tab sekali lagi, karena den- 
gan sarapan berarti kita mengeluarkan 
uang dari akun dompet ke akun pen- 


geluaran makan. Pada kolom Spend, 


ketik 4000, lalu tekan Tab (atau En- 
ter). Selesai. Anda telah memasukkan 
sebuah transaksi. 

Mari masukkan transaksi kedua, yaitu 
membayar ongkos busway. Karena tang- 
gal masih sama, tekan Tab. Masukkan no- 
mor urut 2 pada kolom Num. Masukkan 
“busway” pada kolom Deskripsi. Masuk- 
kan “Expenses:Public Transportation” 
pada kolom Transfer. Masukkan 9000 
pada kolom Spend. 

Demikianlah caramemasukkantransaksi. 
Sederhana, bukan? Mari coba sekali lagi, 
yaitu transaksi mengambil uang dari 
akun tabungan via ATM pada tanggal 
10. Transaksi ini adalah Spend bagi akun 
“Assets:Current Assets:Savings Account: 
BCA #1” dan Receive bagi akun dompet. 
Pertama tekan tombol &”. Ini akan short- 
cut untuk menambah 1 hari bagi nilai di 
kolom tanggal dari “09.09.2007” menjadi 
“10.09.2007”. Untuk mengurangi 1 hari, 
tekan —. Untuk menambah/mengurangi 
seminggu, tekan “4”/”- sambil menekan 
Shift. Lalu tekan tombol Tab dan masuk- 
kan nomor urut 1. Ketik mis “ambil uang 
via ATM” atau “isi dompet dari ATM” di 
Deskripsi. Isikan nama akun BCA seperti 
disebutkan di atas dan isikan jumlah 
250000 pada kolom Receive. 

Jika Anda berpindah ke tab Accounts 
GnuCash dan membuka akun BCA #1, 
maka di sana pun sudah akan ada catatan 
yang sama, yaitu Spend (bukan Receive) 
sebesar Rp250.000,- ke akun dompet. 
Inilah maksud dari pencatatan entri 
ganda (double entry accounting). 


Expense Over Time (2007-11-01 to 2007-11-30) 
3000000 
2500000 
2000000 
H Rent 
& 1500000 H Dining 
se D Groceries 
1000000 
500000 B Public Transportation 
BD other 
fo) 
— 
S 
ai 
Tag 
NX 
S 
Oo 
N 


Expense Over Time | 


Sebagai catatan: Anda juga sebetulnya 
bisa mengentri transaksi penarikan uang 
dari sisi register BCA #1. 

Tip: GnuCash memiliki fasilitas guick- 
fill. Jika Anda memasukkan transaksi 
yang deskripsinya sama, misalnya 
“busway” lagi pada tanggal 12 Nov, 
maka GnuCash akan mengisikan sisa- 
nya (akun, jumlah) untuk memper- 
cepat entri. Anda tinggal mengubah 
jumlah uangnya, jika berbeda, misal- 
nya. Lalu tekan Enter untuk memasuk- 
kan transaksi ini. 

Sampai di sini, sebaiknya Anda save file 
Anda. Pilih menu File » Save atau tekan 
Ctrl-S. Sering-seringlah men-save kare- 
na GnuCash tidak memiliki fasilitas 
autosave. 


@ Membuat subakun baru sambil 
memasukkan transaksi 
Memasukkan transaksi, seperti telah 
dijelaskan sebelumnya, amatlah mudah. 
Yang mudah-mudah susah adalah 
menentukan kategori atau akun. Kadang 
kategori tidak jelas dan bergantung pada 
masing-masing orang untuk menen- 
tukannya. Misalnya, jika Anda mem- 
beli beberapa pakaian untuk oleh-oleh 
sewaktu liburan, apakah termasuk dalam 
Expenses:Entertainment:Travel atau Ex- 
penses:Clothes? Silakan tentukan send- 
iri, yang penting adalah konsistensi. 
Jika Anda ingin mengawasi pengeluaran 
tertentu yang belum ada (sub)akunnya, 
buatlah subakun baru. Contoh, di Gnu- 
Cash default-nya tidak ada akun khusus 


Eile Go Institution Account Online Banking Tools Settings Help 


Daaea3 2S 


Welcome to KMyMoney KM Money 


Go to My Financial Summary 


Personal | Finance Software 


|) setup a new KMyMonev data file 


@ Use an existing KMyMoney data file 


N Learn how to use KMyMoney 


Ta Visit the KMyMoney website 


(T) See what's new in this version 


O 
K5) £ Bu 
« 

o 

3 
| & 
1) 


Gambar 3. Laporan di GnuCash. 


Ready. 


Gambar 4. Layar awal KMyMoney. 


50 11/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


untuk mencatat pengeluaran jalan tol, 
yang ada hanyalah untuk parkir (Ex- 
penses:Auto:Parking), bensin (:Gas), per- 
baikan (:Repair and Maintenance), dan 
biaya lainnya (:Fees). Kalau Anda ingin 
bisa mentotal pengeluaran untuk tol 
saja, maka Anda bisa membuat subakun 
Expenses:Car:Toll misalnya. Atau bisa 
jadi Anda memiliki dua kendaraan dan 
ingin bisa melihat pengeluaran masing- 
masing. Anda bisa sedetil atau seumum 
mungkin dalam memilih akun/kategori, 
bergantung kepada tingkat obsesi 
Anda mencatat segala detail kehidupan 
pribadi. 

Membuat subakun bisa dilakukan sambil 
memasukkan transaksi. Misalnya kita 
ingin memasukkan transaksi bayar tol 
tanggal 10 Nov. Di jurnal, masukkan 
tanggal, tekan Tab, ketik “tol”, tekan 
Tab, lalu ketikkan “Expenses:Auto:Toll” 
di kolom Transfer. GnuCash akan mem- 
beri tahu bahwa akun ini belum ada dan 
menawarkan apakah ingin dibuat. Klik 
Yes. 


Transaksi split 

Kadang-kadang sebuah transaksi meli- 
batkan lebih dari dua akun sekaligus. 
Berbelanja di supermarket adalah contoh 
transaksi “campur sari” seperti ini, kare- 
na biasanya Anda membeli bermacam- 
macam barang/kebutuhan. Pada contoh 
kita, Budi berbelanja di Carrefour pada 
tanggal 11 Nov untuk membeli makanan 
(beras, mi instan, sayur, buah) dan be- 
berapa alat tulis (kertas, bolpen) meng- 
gunakan kartu kredit senilai Rp128.050,- 
. Untuk memasukkan transaksi split 
seperti ini, pertama bukalah akun kartu 
kredit Citibank dari tab Accounts. Kliklah 
tombol Split (atau pilih menu Actions 
» Split Transaction). Masukkan tanggal 
dan deskripsi. Di baris berikutnya, isikan 
charge 128050 untuk Liabilities:Credit 
Card:Citibank #1. Di baris berikutnya, 
isikan payment Rp 87.100 untuk akun 
Expenses:Groceries. Di baris berikutnya 
lagi, masukkan payment Rp39.950 un- 
tuk akun Expenses:Supplies. Baru tekan 
Enter. 

Untuk melihat detail split transaksi yang 
telah dimasukkan, pilih menu View » 
Transaction Journal. Untuk kembali ke 
tampilan semula, pilih menu View » Basic 


Ledger. 

Tip: jika Anda pemula, agar tidak 
bingung, untuk semua pembelanjaan di 
supermarket masukkan saja ke akun/ 
kategori Groceries. Jika nanti Anda ingin 
melakukan tracking terhadap pengelu- 
aran jenis barang tertentu, barulah buat 
sub-subakun di bawah Groceries misal- 
nya. Katakanlah Anda ingin memilah- 
milah pengeluaran belanja ke dalam 
makanan/minuman, perlengkapan pera- 
watan badan (sabun, sampo, pasta gigi, 
parfum), perlengkapan rumah tangga 
(deterjen, sabun cuci piring, pembersih 
lantai), dan lain-lain. Saya sendiri sempat 
membuat kategori pengeluaran cemilan 
(snack) karena ingin mengetahui apakah 
saya sudah terlalu banyak beli cemilan. 


Piutang dan pengeluaran untuk 
pihak lain 

Pada contoh kita, Budi berbelanja di 
Gramedia pada tanggal 21 November 
menggunakan kartu kredit sebesar 
Rp309.000,-. Sebagian buku yang dibeli 
adalah titipan dari teman, sebagian lagi 
untuk kantor. Untuk mencatat hal seperti 
ini, pertama masukkan transaksi pembe- 
liannya seperti biasa (melibatkan akun- 
akun kartu kredit, Expenses:Books). Lalu 
buatlah akun baru Assets:Current Assets: 
Receivables:Fahmy untuk mencatat piu- 
tang terhadap teman yang bersangkutan, 
dan Assets:Current Assets:Receivables: 
Kantor untuk kantor. Lalu masukkan 
transaksi increase Rp50.000,- (pasan- 
gannya adalah Expenses:Books ) untuk 
piutang Fahmy dan increase Rp60.000,- 
(pasangannya Expenses:Books) untuk 
piutang kantor. Efeknya adalah, hutang 
Anda bertambah Rp309.000,-karena ber- 
belanja menggunakan kartu kredit. Tapi 
aset Anda juga bertambah Rp110.000,- 
karena jumlah uang ini akan bisa ditagih 
dari pihak yang berutang. 

Saat pihak yang berutang membayar, 
Anda tinggal buat transaksi kebalikan, 
yaitu decrease sehingga saldonya men- 
jadi nol kembali. Contoh, Fahmy mem- 
bayar hutangnya tanggal 22 Nov. Maka 
masukkan transaksi decrease Rp50.000,- 
pada akun piutang Fahmy (pasangannya 
adalah akun dompet). Efek akhir, saldo 
piutang Fahmy menjadi nol, dan uang di 
dompet bertambah Rp 50.000,-. 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL KEUANGAN 


POWERED 


SECURE 


INFOLINUX s 11/2007 51 


TUTORIAL KEUANGAN 


@ Pemasukan/Penghasilan 

Untuk penghasilan, misalnya gajian yang 
didepositkan langsung ke akun tabung- 
an, buatlah transaksi deposit ke tabung- 
an dan pasangannya Income:Salary. 
Silakan lihat file GnuCash contoh yang 
disertakan di dalam file .zip yang saya 
sediakan. 


Langkah 2: Entri Ke Program KMy- 
Money 

Pada prinsipnya KMyMoney dan Gnu- 
Cash memiliki fungsi yang kurang lebih 
sama, hanya saja KMyMoney lebih ter- 
inspirasi oleh program komersial Win- 
dows yaitu Microsoft Money. Selain 
konsep akun, KMyMoney juga memiliki 
konsep institusi keuangan, kategori pen- 
geluaran, dan pihak terbayar (payee). Di 
GnuCash semua ini dinyatakan dalam 
(sub)akun. 

Setup awal. Jika KMyMoney belum 
diinstal, installah dulu sesuai distro mas- 
ing-masing (mis: dengan perintah 'apt-get 
install kmymoney2' jika di Debian). Lalu 
jalankan dengan mengklik entri menunya 
(biasanya di kategori Office) atau dengan 
mengetikkan “kmymoney di shell. 

Buatlah file baru dengan menu File » 
New. Isikan informasi-informasi pribadi 
Anda seperti nama, alamat e-mail. Lalu 
pilihlah mata uang dasar Indonesian Ru- 
piah. Lalu pilihlah template daftar akun 
en US/, berhubung saat artikel ini ditulis 
belum ada yang membuat untuk Indone- 
sia. Proses setup selesai. 


Dengan mengambil contoh yang sama 
(Budi), mari kita pertama-tama membuat 
akun tabungan dan kartu kredit. Di tab 
List akun, klik kanan pada Asset lalu pilih 
New Account. Lalu kliklah tombol New 
Institution dan isikan nama BCA dan tekan 
OK. Pilihlah institusi ini lalu klik Next. 
Pilihlah jenis akun Savings (tabungan), lalu 
Next. Isikan “BCA #1” sebagai nama akun, 
Next. Untuk nomor akun bisa diisikan bila 
Anda ingin, Next. Lalu isikan saldo awal 
lalu Next. Klik Finish. Untuk kartu kredit, 
prosesnya sama kecuali tipe akun adalah 
Credit Card, dan KMyMoney mewajibkan 
kita mengisi nama pihak terbayar dan 
jumlah kira-kira pembayaran kartu kredit 
untuk setiap bulannya. KMyMoney lalu 
otomatis akan menaruh akun ini di tempat 
yang sesuai, yaitu di bawah Liability. 

Karena, tidak seperti di GnuCash, akun 
untuk dompet belum dibuatkan otomatis, 
maka kita buatlah juga akun baru bernama 
“Dompet” berjenis Cash, tanpa asosiasi 
institusi. 

@ Memasukkan transaksi 

Untuk memasukkan transaksi, misal- 

nya sarapan tanggal 9 November, per- 

tama dobel kliklah akun Dompet, maka 

Anda akan masuk ke Ledger (jurnal). 

Kliklah tab Withdrawal. Masukkan 

misalnya “tukang bubur” pada isian 

Pay To, dan pilih Food:Dining Out pada 

kategori. Set tanggal 9 Nov, masukkan 

4000 pada jumlah, dan tekan Enter. 

Untuk transaksi penarikan uang via 

ATM dari akun tabungan, pertama 


masuklah ke ledger untuk akun tabun- 
gan BCA, lalu pilihlah tab Transfer. Isi- 
kan Pay To misalnya nama diri sendiri, 
“budi”, lalu pilih akun Dompet untuk 
isian Transfer To. 

Tip: di KMyMoney pun Anda dapat 


menekan tombol “4” atau “- untuk 
menambah-kurangi tanggal dengan 
kelipatan 1 hari. 

Jangan lupa untuk sering-sering 


men-save pula dengan Ctrl-S atau klik 
tombol Save. Tidak ada autosave di 
KMyMoney. 


@ Membuat kategori baru 

Untuk membuat kategori baru, bisa 
sambil memasukkan entri transaksi, 
atau di layar Categories. Misalnya untuk 
transaksi ongkos busway, saat mengentri 
withdrawal dari Dompet, isikan Public 
Transportation di kategori dan KMy- 
Money akan mengonfirmasi pembuatan 
kategori baru. 


@ Transaksi split 
Transaksi split adalah transaksi dengan 
lebih dari 1 kategori sekaligus. Contohnya 
adalah berbelanja untuk makanan dan 
alat tulis di supermarket. Untuk me- 
masukkannya, pertama isikan Pay To, 
mis: “carrefour”, lalu jumlah total mis: 
128050. Baru klik tombol Split. Masuk- 
kan setiap kategori yang ada, mis: Food: 
Groceries sebesar 88.100 (lalu tekan en- 
ter atau klik tombol tanda centang (“) 
berwarna hijau). Demikian pula untuk 


— This Month | (HJ Income and Expenses This Month (Customized) 
Ea 
w | Copy | Export | Delete 
(pompet - 
Ha 1come and Expenses This Month (Customized) 
No. | Date Payel IC| Payment | Deposi , , , 
All currencies converted to Indonesian Rupiah 
Statement Information 
s F 
29/11/2007 (pmi | 'piaase enter the following fislds wi « : : R| 10.000,00 
g fields with the information as you find them 
withdrawal |charitf on your statement. Account Nov Total 
2. Expense 
30/11/2007 |tukani R| 8.000,00 Bills 
Withdrawal (Food: Rent -450.000,00 -450.000,00 
ki makai SEERameN AE (ona72o07 Total -450.000,00  -450.000,00 
Starting balance of this statement: Business 
30/11/2007 (busw H le) Rif Soooroo Office Supplies -39.950,00 -39.950,00 
Withdrawal (Public Ending balance of this statement: 139500,00 (@) Total -39.950,00 — -39.950,00 
Car 
0 00,00 Fuel -200.000,00  -200.000,00 
an Parking -22.500,00 -22.500,00 
Last reconciled statement: 30/11/2007 Toll -92.500,00 -92.500,00 
Total -315.000,00  -315.000,00 
ats Co 
Charity 
el « Back ancel 
kasisock..) lugoneel.) Donations -11.000,00 -11.000,00 
Total -11.000,00  -11.000,00 
aa An Di AGaa R Clothing -255.000,00  -255.000,00 
#condlae UNY Curerbala Computer -50.000,00 — -50.000,00 
Deposit | Transfer | Withdrawal Education 
TEE Xx IE Books -80.000,00 -80.000,00 
my La Manar 2 tang 3 Ika, Total -80.000,00 — -80.000,00 


Gambar 5. Rekonsiliasi di KMyMoney. 


Gambar 6. Laporan di KMyMoney. 


52 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL KEUANGAN 


alat tulis, mis: di kategori Business:Office 
Supplies sebesar 39.950, dan tekan Enter. 
Baru klik Finish. Setelah itu, Anda perlu 
mengklik lagi tombol Enter, jika tidak 
maka daftar kategori yang tadi Anda 
masukkan akan hilang! 


@ Piutang 

Untuk mencatat pembelanjaan yang 
merupakan hutang orang lain, caranya 
mirip seperti di GnuCash. Pertama kita 
buat dulu akun piutang, mis: Piutang 
Fahmy dan Piutang Kantor. Agar mu- 
dahnya, buat tipenya Cash saja dan 
bukan Loan, karena untuk Loan ada 
perhitungan bunga periodik. Setelah itu 
masukkan transaksi pembelanjaannya. 
Lalu masukkan pula Deposit untuk akun- 
akun piutang. 

Saat pembayaran hutang, lakukan per- 
pindahan dana (Transfer) dari akun piu- 
tang ke akun Dompet, sehingga piutang 
menjadi nol dan uang Anda bertambah. 
Lihat file KMyMoney yang disertakan 
dalam file .zip untuk detailnya. 


Langkah 3: Rekonsiliasi di dnuCash 


Setelah memasukkan semua transaksi 
keuangan, langkah berikutnya adalah 
rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses 
pencocokan catatan yang kita buat di 
program dengan “kenyataan yang sebenar- 
nya”, dengan kata lain, proses koreksi. 
Karena mungkin saja kita kelupaan me- 
masukkan beberapa transaksi, melaku- 
kan salah ketik, dsb. Untuk akun-akun 
yang dimaintain oleh institusi keuangan, 
seperti tabungan bank atau kartu kredit, 
kita mencocokkan catatan kita dengan 
catatan dari bank. Untuk akun yang tidak 
ada institusi keuangannya, seperti uang di 
dompet, kita mencocokkan saldo terakhir 
catatan kita dengan uang yang ada di dom- 
pet. Rekonsiliasi biasanya dilakukan akhir 
bulan, atau saat kita menerima laporan/ 
statement kartu kredit, tabungan, dan- 
lain-lain. 

Untuk melakukan rekonsiliasi akun 
dompet di GnuCash pertama buka regis- 
ter dompet. Lalu pilih menu Actions » 
Reconcile. Misalnya, pada contoh kita, 
Budi melakukan rekonsiliasi akun dom- 
pet pada tanggal 30 November. Masuk- 
kan tanggal 30 November. Lalu hitunglah 
uang di dompet saat ini ada berapa, 


ternyata Rp147.000,- (padahal menu- 
rut catatan, Rp176.700,-). GnuCash lalu 
akan menampilkan daftar transaksi yang 
belum direkonsiliasi, untuk diperiksa 
ulang. Centanglah (“) semua transaksi 
yang dirasakan benar. Anda bisa meng- 
hapus, mengedit, atau menambah tran- 
saksi. Pada contoh, ternyata memang 
tidak diketahui selisih yang ada sebesar 
Rp29.700,- itu ke mana, mungkin uang- 
nya hilang, tercecer, atau dicuri, atau 
dibelikan sesuatu yang sudah dicoba di- 
ingat-ingat atau dicari bonnya tapi tidak 
ada. Karena itu kita mengakuinya saja 
saja sebagai uang yang hilang, di akun 
Expenses:Adjustment atau Expenses:Lost/ 
Stolen. Buat transaksi tersebut, maka kini 
sudah tidak ada selisih lagi. klik tombol 
Finish. Kini Anda akan melihat bahwa di 
kolom bertitel “R” di tiap entri transaksi 


“ 


Anda akan melihat simbol “y” dan bukan 
“n” lagi, yang berarti bahwa transaksi 
tersebut statusnya telah direkonsiliasi. 

Demikian juga untuk akun lain seperti 
tabungan BCA dan Citibank. Saat meneri- 
ma tagihan kartu kredit atau mencetak 
mutasi di buku tabungan, lakukanlah 
rekonsiliasi. Untuk tabungan BCA pada 
contoh kita, kita belum memasukkan saldo 
awal. Masukkan dulu saldo awal untuk 
tanggal 1 Nov. 

Setelah rekonsiliasi, kini kita siap mem- 
buat laporan (Langkah 4). 


Langkah 3: Rekonsiliasi di KMyMoney 

Untuk melakukan rekonsiliasi di KMy- 
Money, pilih menu Account » Reconcile. Klik 
Next. Masukkan saldo awal, saldo akhir, 
dan tanggal catatan sebenarnya (tang- 
gal dari tagihan kartu kredit, cetak buku 
tabungan, atau pengecekan saldo dompet). 
KMyMoney juga mengizinkan Anda me- 
masukkan bunga dan pajak bunga/biaya 
administrasi (yang umumnya selalu ada 
setiap bulan pada akun tabungan) agar 
bisa dimasukkan otomatis. 

Setelah itu Anda melakukan pencen- 
tangan () pada masing-masing transaksi 
yang sudah dicek langsung pada register 
akun ybs (berbeda dengan GnuCash yang 
Jika 


masih ada selisih, Anda bisa mengedit atau 


menggunakan window terpisah). 


menambahkan transaksi. Setelah proses 
selesai, entri yang telah direkonsiliasi akan 
dilabeli “R” pada kolom “C”, dan KMyMon- 


ey akan memberi peringatan agar tidak 
mengedit kembali transaksi yang telah 
direkonsiliasi. 


Langkah 4: Laporan 

Sekarang setelah mencatat semua data, 

kita dapat melihat statistik dan laporan- 

nya. 

@ Total pengeluaran 
Untuk sekadar melihat total saldo 
tiap akun, Anda dapat melihat di tab 
Accounts. Sayangnya, di KMyMoney 
defaultnya saldo sebuah kategori penge- 
luaran tidak mencakup saldo dari sub- 
kategorinya. Misalnya untuk Car, di 
mana terdapat subkategori Fuel, Toll, 
Parking. Total pengeluaran untuk Car 
tidak mencakup sub-subkategorinya. 
Saya belum tahu apakah ada setting di 
KMyMoney untuk mengubah hal ini. 
Misalnya, pada contoh kita, ternyata 
Budi mengalami “besar pasak daripada 
tiang”, alias total pengeluaran sebesar 
Rp2.818.265,- lebih besar dari peng- 
hasilan Rp2.500.000,-. Saldo tabungan 
memang bertambah di akhir bulan 
dibandingkan awal bulan, tapi masih 
ada tagihan kartu kredit yang harus 
dibayar. Dari sini dapat dianalisis lebih 
lanjut di mana pengeluaran terlalu 
banyak dan apa yang bisa dikurangi. 


@ Laporan 

Kedua program menyediakan berbagai 
laporan, walaupun KMyMoney belum 
menyertakan grafik. Contoh laporan: 
pengeluaran dan pemasukan per bulan 
dan per tahun, perkembangan saldo 
tabungan, total aset, net worth per 
bulan dan per tahun, aliran kas, dan 
lain-lain. 
Berbekal laporan ini dan patokan- 
patokan budget (mis: untuk kebutuhan 
sehari-hari jangan lebih dari 3076 dari 
penghasilan, perlu ada menabung seki- 
tar 10-209o dari penghasilan, untuk ber- 
libur dalam setahun jangan lebih dari 
gaji sebulan, dan lain-lain: lebih banyak 
lagi mengenai ini bisa Anda dapatkan 
dari buku-buku atau konsultasi dengan 
penasihat keuangan), Anda bisa meng- 
analisis masalah dan lebih mengendali- 
kan keuangan pribadi dan keluarga. 
Selamat mencoba!m 

Steven Haryanto (steven @masterwebnet.com) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 11/2007 53 


TUTORIAL PLUG-IN 


rogram-program komputer dewasa ini umumnya datang dengan fasilitas plug-in— 


apapun nama yang digunakan—yang dapat digunakan untuk menambahkan fungsi 


tertentu pada aplikasi. Tak jarang, plug-in-plug-in tersebut bisa dikembangkan pula 


oleh pihak lain. Seru, bukan? 


Sebutlah berbagai program berikut: GIMP, 
XMMS, dan Open0Office.org. 
Mereka merupakan aplikasi besar yang 


Firefox, 


dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 
mekanisme plug-in atau extension, atau 
macro, dan lainnya. Apapun namanya, 
bagaimanapun bentuknya, fungsi dari 
plug-in umumnya adalah mengembang- 
kan fungsi utama aplikasi. Sebagai contoh, 
plug-in pada GIMP dapat digunakan untuk 
memproses gambar dengan algoritma tam- 
bahan, yang belum dimiliki oleh GIMP. 

Atau, plug-in pada XMMS dapat digunak- 

an untuk membuka format file yang belum 

dikenal oleh XMMS. Atau, extension pada 

Firefox bisa digunakan untuk mengatur 

proses browsing, dan lainnya. Bahkan, 

plug-in pada game dapat pula digunakan 
untuk mengatur artificial intelligence 
game tersebut. 

Ketika kita membangun program skala 
besar, di mana user bisa menyesuaikan 
solusi yang kita berikan, akan lebih mudah 
apabila kita memanfaatkan plug-in. 

Sebagai developer, kitalah yang 
memutuskan bagaimana mekanisme plug- 
in diterapkan. Beberapa pertimbangan: 

@ Bagaimana scope plug-in yang akan 
kita bangun. Apakah plugin dapat 
mengakses core program? 

@ Fungsi-fungsi apa saja yang bisa 
dilempar ke plug-in? 

@ Bagaimana metode I/O yang harus 
dilakukan oleh plug-in? 


@ Format plug-in seperti apa yang bisa 
kita gunakan? 

@ Apakah plug-in bisa dikembangkan 
dengan mudah oleh developer yang 
tidak berhubungan dekat 


developer program utama? 


dengan 


Di tulisan ini, kita akan membahas 
berbagai contoh program yang meman- 
faatkan plug-in untuk mengembangkan 
fungsionalitas program. Program utama, 
atau bisa kita sebut sebagai host, dibangun 
dengan bahasa C, dan semua plugin yang 
ada, dibangun dengan bahasa lua. 

Untuk informasi tentang lua, kunjungi- 
lah website www.lua.org. Lua, dalam hal 
ini, dipilih karena berukuran cukup kecil, 
cukup fleksibel untuk digunakan dari C 
dan cukup kaya fitur. Untuk bertukar data, 
stack digunakan. Untuk mendapatkan nilai 
dari lua: kita menjalankan lua, yang akan 
mempush data ke stack. Untuk meng-as- 
sign nilai tertentu untuk variable lua: kita 
push nilai ke stack dan menjalankan lua 
(yang akan pop nilai tersebut). 

Semua contoh di tulisan ini dibangun 
di atas sistem Slackware 11, dengan GCC 
versi 3.4.6 dan lua versi 5.1.2. Sebagai 
catatan, untuk mencoba, pastikan lua yang 
terinstal adalah lua 5.1.x. Semua contoh 
dilisensikan GPL. 

Kompilasi bisa dilakukan dengan pola 
perintah: 


$ gcc -0 xout» csrc».c -I/usr/ 


include/lua/5.1 -L/usr/lib/lua/5.1 
-1lua 


Fungsionalitas yang disediakan 
Sebagai developer, pastikan kita menge- 
tahui benar fungsionalitas apa yang akan 
disediakan oleh sebuah plug-in. Tentunya, 
hal ini harus disesuaikan dengan program 
yang akan kita bangun. Mari berandai- 
andai. Katakanlah kita ingin membangun 
program A, sebuah program gambar seder- 
hana. Sejatinya, program utama kita tahu 
persis bagaimana menggambar di atas 
kanvas dengan segala pernak-perniknya. 
Yang program kita tidak tahu adalah, ben- 
tuk apa yang harus digambar. 

Sebagai sebuah program penggambar, 
bentuk tentu diserahkan kepada user. User- 
lah yang menggerakkan pensil dan mem- 
buat bentuk yang diinginkan. Nah, ber- 
hubung tidak setiap user bisa menggambar 
dengan baik dan cepat, alangkah baiknya 
kalau kita sediakan fasilitas semacam pre- 
defined-shape, seperti menggambar kotak, 
lingkaran, sampai bentuk-bentuk lainnya. 

Dalam hal ini, adalah sangat mungkin 
untuk memanfaatkan plug-in, di mana 
plug-in kita menyediakan algoritma peng- 
gambaran. Sebagai developer program 
utama, kita tinggal melempar parameter 
apa yang dibutuhkan oleh plugin dan me- 
nerima algoritma penggambaran. 

Tidak berhenti 
tentunya, plugin bisa pula dikembangkan 


sampai di sana, 


54 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL PLUG-IN 


sebagai penyedia format file (penyimpanan 
dan pembukaan) ataupun sebagai tool tam- 
bahan yang bisa memperkaya program. 


1/0 dan user interface 

Umumnya, plug-in akan membutuhkan 

parameter tertentu dan dapat menghasil- 

kan output tertentu (1/0). 

Untukitu, setidaknyakitabisamembagi- 
nya menjadi dua cara: 

1. I/O semua dilakukan oleh program 
utama. Program utama kemudian me- 
lemparnya ke plug-in. Output dari plug- 
in juga diterima oleh program utama, 
yang kemudian menyajikannya ke user. 
Plug-in, dalam hal ini, tidak berhubung- 
an langsung dari sisi I/O dengan user. 

2. 1/O bisa pula dikerjakan oleh plugin. 
Baik untuk program text-based ataupun 
GUI. Hanya, perhatikan konsistensi UI. 
Agar plug-in mudah dikembangkan, 
kita harus menyiapkan struktur data 
yang baik untuk I/O, yang bisa dibaca 
dan dikerjakan oleh plug-in. 


Program utama juga harus memikir- 
kan bagaimana caranya agar registrasi 
komponen UI bisa dilakukan dengan 


mudah dan fleksibel. 


Format plug-in 

Di tulisan ini, kita memilih untuk meng- 

gunakan lua. Dengan demikian, untuk 

membuat plugin, seorang developer harus 
mengerti aturan plugin kita dan bahasa 
lua. 

Lua adalah satu pilihan. Tapi, Anda bisa 
memilih banyak cara. Di antaranya: 

@ Menggunakan shared object atau plat- 
form native. Di Linux, ini berupa file .so. 
Tidaklah mudah untuk membangun 
host dan plug-in dengan C. Cara ini 
sekilas pernah kita bahas pada pem- 
bahasan pembuatan shared library. 


@ Menggunakan script, seperti lua, 
python, dan lainnya. 
@ Menggunakan format yang kita 


mengerti sendiri. Lantas, kita buat juga 
program semacam 'plug-in develop- 
ment kit yang akan digunakan oleh 
pembuat plug-in. Cara yang ketiga ini 
sangat rumit apabila Anda ingin mem- 
bangun format yang aman, kompati- 
bel antarversi, plus dilengkapi dengan 
fasilitas script. 


Perhatikan juga developer plug-in 
Siapa saja yang boleh membangun plug-in 
untuk program Anda? Perusahaan Anda 
sendiri, partner yang menandatangani 
non-disclosure-agreement, atau siapapun? 

Kalau hanya Anda atau tim develop- 
ment, ini mungkin relatif mudah, dalam 
arti bagaimana program utama dan plug- 
in berkomunikasi. 

Tapi, kalau siapa saja bisa membangun 
plug-in untuk program Anda, maka cara 
berkomunikasi harus sangat fleksibel. 
Idealnya, program tinggal membaca plug- 
in Anda dan mengerti bagaimana harus 
bertindak. Semua metadata tersedia di 
plug-in dan program utama tahu bagaima- 
na mengartikannya. I/O juga sudah diatur. 
Akses ke UI juga sudah beres. Kalau Anda 
menggunakan format sendiri, pastikan 
tersedia development kit yang memadai. 


Program 1: plug-in supersederhana 
Dicontoh pertama ini, kita akan membang- 
un program 1, dengan source code 1.c, 
yang akan memanggil plugin 1.lua. Plugin 
llua ini akan menampilkan tulisan ke 
stdout. Kesemua file tersebut disimpan 
dalam direktori yang sama. 
Berikut ini adalah source code 1.c: 
#include cstdio.h» 
#include xlua.h» 


#include xlauxlib.h» 


int main(void) 


( 


lua State “Lj: 
L - lua open): 

luaL openlibs (L) : 

“(hostJ Selamat 


fprintf (stdout, 


datang di C1n"): 


luaL loadfile(L,"1.lua")j 


luasca NN (LM 0) 
lua close (L): 


fprintf (stdout, “Ihostl Kembali 


ke Cn"):, 


return 0: 
bi 
Berikut ini adalah isi script l.lua: 


print (“Iplugin) Hello World”) 


Penjelasan C: 

@ Untuk menggunakan lua, kita meng- 
gunakan header lua.h dan lauxlib.h 
(perhatikan penulisannya, jangan sam- 
pai salah dituliskan menjadi luaxlib.h) 

@ Pertama-tama, kita mendefinisikan 

lua state, membuka lua state dan mem- 

buka semua pustaka yang dibutuhkan: 
Tuanstate “LL, 
L - lua open/):j 
luaL openlibs(L): 

@ Pencetakan kita lakukan seperti biasa: 
fprintf (stdout, “IhostJ Selamat 
datang di C1n")j 

@ Selanjutnya, kita membuka script 1.lua 
dan menjalankan script tersebut: 

luaL loadfile(L,"1.lua")j 
Iua call (L, 0, O)j 

@ Setelah itu, kita tutup lua state: 
lua close (L): 

@ Dan, melakukannya pencetakan seperti 

biasa: 

“(host)| Kembali 


injonsatanens ((Siseloibisy, 


ke C1n")j 


Penjelasan lua: 
@ fungsi print() dapat digunakan untuk 
menampilkan string ke stdout. 


Sekarang, user bisa memodifikasi file 
l.lua dan melakukan apapun, dan ketika 
1 dijalankan, user akan mendapatkan apa 
yang telah diubah di 1.lua. Source code 1.c 
tidak perlu dikompilasi ulang. 

Dengan menggunakan lua, executable 
kita membutuhkan pustaka tambahan, 
yaitu liblua.so. 


Program 2: Mengirim data ke plug-in 
Di contoh kedua ini, kita akan memba- 
ngun program 2, dengan source code 2.c 
dan plugin 2.lua. Pastikan semua file ber- 
ada di dalam direktori yang sama. Berbeda 
dengan contoh pertama, ketika dijalankan, 
kita akan mengirim data ke plugin (2.lua), 
sehingga plug-in menampilkan string 
sesuai dengan apa yang kita kirimkan. 
Berikut ini adalah source code 2.c: 
#include cstdio.h» 
#include cstring.h» 
#include «lua.h» 
#include clauxlib.h» 


int main(int argc, char “ argvill 


( 


56 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL PLUG-IN 


char namal|255J: 


TuaNstatehr 


ai? Menag NA) 


( 


fprintf 


(stderr, usage: $s 
cname»ln, argviol): 
raSebosa lh 


) 


L - lua open(): 
luaL openlibs(L): 
IhostJ Selamat 


fprintf (stdout, 


datang di C/n): 


uaL loadfile(L,2.lua) : 

strcpy (nama, argvlI1l): 

ua pushstring (L, nama): 

ua setfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 
myname) : 


ua call (L, O, 0): 


vameloseNb)a 


fprintf (stdout, (host! Kembali 
ke Cin): 
beturn Ol: 
li 
Berikut ini adalah isi script 2.lua: 
print (Iplugin) Hello - myname 
apa kabar?) 
Contoh output: 
$ ./2 NOP 
IhostJ Selamat datang di C 
Iplugin| Hello NOP apa kabar? 
Ihost1 Kembali ke C 
Penjelasan C: 
@ Lihatlah juga pembahasan 1.c 
@ Di contoh ini, kita mendapatkan nama 
dari argvIll, push string tersebut ke 
stack lua dan mengatur nilai tersebut 
sebagai isi variable global myname, dan 
kemudian menjalankan script. 
strcpy (nama, argvI1l): 
lua pushstring (L, nama): 
lua setfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 
myname) : 


Tuancal ND ON) 


Penjelasan Lua: 

@ operator .. digunakan untuk meng- 
gabungkan string 

@ script akan mencetak sebaris string 
sesuai dengan isi variable myname, 


yang kita kirimkan sebelumnya 


Program 3: Menggunakan pustaka 
standar plug-in 
Kita akan membangun program 3, dengan 
source 3.c dan plugin 3.lua. Contoh ini 
mirip dengan contoh 1, namun mende- 
monstrasikan bagaimana kita memanfaat- 
kan pustaka yang dimiliki oleh Lua, dalam 
hal ini mendapatkan informasi waktu. 
Berikut ini adalah source code 3.c: 
#include cstdio.h» 
#include xlua.h» 


#include xlauxlib.h» 


int main(int argc, char “ argvill) 
( 
luaNstate 
L - lua open(): 
luaL openlibs(L): 
fprintf (stdout, (host! Selamat 
datang di Cln): 
fprintf (stdout, (Ihostl Tanggal 
dan jam akan didapatkan dari plugin! 


AG 


luaL loadfile(L,3.lua) : 
luascaIN (00) 
lua close (L):j 
fprintf (stdout, (host! Kembali 
ke Cin): 
return 0: 
Ig 
Berikut ini adalah isi script 3.lua: 
print ('Iplugin!') 
d-os.date('“t") 
for k,v in pairs(d) 
do 
print (km) 


end 


Penjelasan Lua: 

@ Kita dapatkan informasi waktu dengan 
pustaka os, fungsi datel). 

@ Selanjutnya, kita melakukan iterasi 
table dengan fungsi pairs/). 


Program 4: Contoh sederhana meta- 
data plugin 

Kita akan mulai menyusun format plug-in 
kita sendiri, yang kita mulai dengan infor- 
masi sederhana tentang plug-in, seperti 
nama, pembuat, copyright, dan lisensi. Di 
program 4 ini, kita akan membaca infor- 
masi tersebut dan menampilkannya di 
stdout. File plugin disimpan di 4.lua. 


Berikut ini adalah source code 4.c: 
#include cstdio.h» 
#include clua.h» 
#include clauxlib.h» 


#include cstring.h» 


int main(int argc, char “ argvil) 
( 
char plugin name (255J: 
char plugin author (255): 
char plugin copyright string (2551: 


char plugin license 16): 


Io SeAsa hh 

L - lua open/): 

luaL openlibs(L): 

fprintf (stdout, (host! Selamat 

datang di C/n): 
fprintf (stdout, (IhostJl 


Mendapatkan properti plugin/n): 


uaL loadfile(L,4.lua): 
vascal NO) 

ua getfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 
plugin name): 
ua getfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 
plugin author) : 
ua getfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 


plugin copyright string): 


ua getfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 


plugin license): 


strcpy (plugin name, lua 
tostring(L,-4)): 

strcpy (plugin author, lua 
tostring(L,-3)): 

strcpy (plugin copyright string, 
luastestsing(usaN 


strcpy (plugin license, lua 


tostring(L,-1)): 


fprintf (stdout, Ntlhostl| Nama 
plugin: $s/|n, plugin name): 
fprintf (stdout, NtlhostJ Pembuat 


plugin: $s/n, plugin author): 
fprintf (stdout, Ntlhost 
Copyright plugin: $s/n, plugin 


copyright string): 


fprintf (stdout, NtlhostJ Lisensi 


plugin: Ssin, plugin license): 
TuancloseNb) 


fprintf (stdout, (IhostJ Kembali 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX & 11/2007 


57 


TUTORIAL PLUG-IN 


ke Cin): 

BetuLiN0 
Ia 

Berikut ini adalah isi script 4.lua: 
--plugin untuk aplikasi 4 
plugin name - /etc/passwd parser 
plugin author - Noprianto 
plugin copyright string - (c) 
Noprianto, 2007 


plugin license - GPL 


Penjelasan C: 

@ Kita membuka file 4.lua, menjalankan 
dan mendapatkan 4 informasi dari 
plugin (lua getfield), dan meng-assign 
nilainya ke 4 variable di C (strcpy). 


Program 5: Menjalankan fungsi di 
plug-in 
Kita melangkah maju. Di program 5 ini, 
selain mendapatkan informasi dari file 
plug-in (5-1.lua, 5-2.lua dan 5-3.lua), kita 
juga menjalankan fungsi plugin main 
di setiap file plugin tersebut. Saat ini, isi 
plugin main dari file-file plugin tersebut 
hanyalah mencetak ke stdout. 
Berikut ini adalah source code 5.c: 

#include «stdio.h» 

#include «lua.h» 

#include clauxlib.h» 


#include cstring.h» 


int main(int argc, char “ argvill 
( 

char temp(2551: 

char plugin name templ|255J: 

abae AL 

fprintf (stdout, “Ihostl Selamat 
datang di Cln”): 

fprintf (stdout, “Ihostl| Simulasi 
mendaftarkan menu dan menjalankan 


fungsi utama plugin/n”): 
for (i-1l, 1c-3: ise) 
( 
sprintf (temp, “5-$d.lua", i): 


UaNstatenah, 


meluatopen 


ual openlibs(L) : 


ual loadfile(L,temp): 


ua call (L,0,0): 


lua getfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 
“plugin name"): 
strcpy (plugin name temp, lua 
tostring(L,-1)): 
fprintf (stdout, “n/nl(hostl 
Mendaftarkan menu plugin baru: $s1 
n, plugin name temp): 
fprintf (stdout, Menjalankan 
plugin $s/n, plugin name temp): 
lua getfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 
plugin main): 
Ine seduh 00) h 
fprintf (stdout, Selesai 
Menjalankan plugin $s/n, plugin 
name temp): 
IuameloseN( Ba: 
) 
fprintf (stdout, Ihostl! Kembali 
ke Cln"): 
return 0: 
ls 
Berikut ini adalah isi script 5-1.lua: 
--plugin untuk aplikasi 5 
plugin name - /etc/passwd parser 
plugin author - Noprianto 
plugin copyright string - (c) 
Noprianto, 2007 
plugin license - GPL 


function plugin main() 

print (Selamat datang di 
plugin name) 
end 

Berikut ini adalah isi script 5-2.lua: 
--plugin untuk aplikasi 5 
plugin name - /etc/group parser 
plugin author - Noprianto 
plugin copyright string - (c) 
Noprianto, 2007 
plugin license - GPL 


function plugin main() 

print (Selamat datang di 
plugin name) 
end 

Berikut ini adalah isi script 5-3.lua: 
--plugin untuk aplikasi 5 
plugin name - /etc/fstab parser 
plugin author - Noprianto 
plugin copyright string - (c) 
Noprianto, 2007 
plugin license - GPL 


function plugin main() 


print (Selamat datang di 


plugin name) 


end 


Penjelasan C: 

Untuk menjalankan fungsi di Lua dari C, 
secara umum kita melakukan serangkaian 
tugas berikut: push nama fungsi, push 
argumen fungsi (dalam hal ini belum ada), 
jalankan lua call atau lua pcall, pop hasil 


dari stack. 


Program 6: 1/0 oleh plugin 
Contoh Program 6 membahas tentang I/ 
O, namun dilakukan dari plug-in (6.lua). 
Dengan demikian, program utama hanya 
menjalankan saja dan selebihnya, terserah 
plug-in. 
Berikut ini adalah source code 6.c: 
#include cstdio.h» 
#include «lua.h» 


#include clauxlib.h» 


int main (void) 
( 
lua State “Lj 
L - lua open): 


luaL openlibs(L): 


fprintf (stdout, (host! Selamat 
datang di C/n): 

fprintf (stdout, Ihostl I/0 
dilakukan oleh plugin/n): 


luaL loadfile(L,6.lua) : 
Iuascal IN OR 


lua close (Ll): 


fprintf (stdout, (host! Kembali 
ke Cin): 

return 0: 
hg 

Berikut ini adalah isi script 6.lua: 
io.write (“Menghitung akar kuadrat! 
0) 
io.write ('Masukkan bilangan: ") 
bil - io.stdin:read('“number') 
io.write ('Anda memasukkan: ' .. bil 

“27) 

result - math.sgrt (bil) 
io.write ('Akar kuadrat dari ' 


bl. adalah result Nay) 


Penjelasan Lua: 
@ io.stdin:read() dapat digunakan untuk 
membaca dari stdin. 


@ Argumen: 


58 11/2007 WM INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL PLUG-IN 


"all: membaca semua file. 
“line: membaca baris berikut. 


“number: membaca bilangan. 


«num» karakter. 


Program 7: Logika oleh plug-in, 1/0 
oleh host 


melakukan logika. 


menjaga konsistensi UI. 
Berikut ini adalah source code 7.c: 
#include cstdio.h» 
#include clua.h» 


#include clauxlib.h» 


int main(int argc, char “ argvill) 
( 

float bil: 

float result: 

TuaNstatenhr 

L - lua open(): 

luaL openlibs(L): 

fprintf (stdout, (host! Selamat 
datang di Cln): 

fprintf (stdout, Ihostl I/0 
dengan C, proses oleh plugin/n): 

fprintf (stdout, Ihost| 
Menghitung akar kuadrat/n): 

luaL loadfile(L,7.lua) : 

TuancalI 00) 

fprintf (stdout, Ihostl Masukkan 
bilangan: ): 


fscanf (stdin, $f, &bil): 


fprintf (stdout, (Ihostl Anda 
memasukkan: $fln, bil): 

ua getfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 
akarkuadrat) : 

ua pushnumber (L, bil): 

vancal IN 

result - (float) lua tonumber (L, 
sap 


vameleseNib)a 

fprintf (stdout, Ihostl Akar 
kuadrat dari $f adalah $fi/n, 
bil,result): 

fprintf (stdout, (host! Kembali 
ke Cin): 

BetuLaYO 
Ia 

Berikut ini adalah isi script 7.lua: 
function akarkuadrat (bil) 

return math.sgrt (bil) 


end 


«num»: membaca string sampai 


Di program 7 ini, plugin (7.lua) hanya 
Semua I/O tetap 
ditangani oleh host, yang diharapkan bisa 


Contoh output: 
Sau 
hostJ Selamat datang di C 
hostJ I/O dengan C, proses oleh 
plugin 
hostJ Menghitung akar kuadrat 
host! Masukkan bilangan: 10 
host! Anda memasukkan: 10.000000 
host! Akar kuadrat dari 10.000000 
adalah 3.162278 
host! Kembali ke C 


Penjelasan C: 

@ Bacalah juga penjelasan program 5. 

@ Untuk memanggil fungsi akar kuadrat: 
@ Push nama fungsi. 

ua getfield (L, LUA' 

GLOBALSINDEX, “Vakarkuadrat”): 

@ Push parameter. 

ua pushnumber (L, bil): 

@ Panggil dengan satu argumen dan 


satu return value. 


ver eeulil (in, Al AU 

@ Dapatkan hasil: 
result - (float) lua tonumber (L, 
2 


Penjelasan Lua: 
untuk mendapatkan akar kuadrat, kita 
menggunakan math.sgrt/). 


Program 8: Plug-in umum, metadata 
dari plug-in 

Semua contoh sebelumnya mengharuskan 
kita untuk mengetahui persis isi plug-in. 
Cobalah lihat contoh 7 sebelumnya. Kita 
telah mengetahui bahwa plug-in 7. lua 
akan menghitung akar kuadrat dan fungsi 
utama membutuhkan satu parameter. Kita 
telah mengetahuinya terlebih dahulu. 

Dengan demikian, developer plug-in 
dan developer program utama haruslah 
berhubungan secara dekat, kalau tidak 
mau dikatakan sebagai tim yang sama. 
Pendek kata, kita hanya memindahkan 
sebagian tugas ke lua. 

Di contoh-contoh sebelumnya, kita 
hanya membaca metadata informasi plug- 
in dari file plug-in, seperti nama, pembuat 
dan sebagainya. Kita belum membaca 
berapa argumen yang dibutuhkan, tipe 
argumen apa saja, dan tipe return value. 

Di program 8 ini, kita akan mengusaha- 
kan untuk membangun program utama 
yang bisa menerima sembarang plug-in, 


selama plug-in tersebut menyediakan 

informasi-informasi berikut ini: 

@ plugin name: nama plug-in. 

@ plugin author: pembuat plug-in. 

@ plugin copyright string: string copy- 
right plug-in. 

@ plugin license: lisensi plug-in. 

@ plugin return: return value fungsi 
utama, dengan nilai yang mungkin 
adalah “number” atau “string”. 

@ plugin argc: jumlah argumen yang bisa 
diterima fungsi utama. 

@ plugin argv «n»: tipe argumen ke 
«1m», dengan nilai yang mungkin adalah 
“number” atau “string”. 

@ Sebagai catatan, setiap plugin me- 
miliki satu fungsi utama dengan nama 
plugin main(). 

@ Kita perlu memastikan informasi-infor- 
masi tersebut sinkron, sebagai contoh 
Kalau plugin argc-2, maka harus terse- 
dia plugin argv 1 dan plugin argv 2. 


Berikut adalah source code 8.c: 
#include cstdio.h» 
#include clua.h» 
#include clauxlib.h» 


#include cstring.h» 


int main(int argc, char “ argvil) 
( 
char plugin name (2551: 
char field name (2551: 
char plugin return (255): 
char temp(2551: 
int plugin argc: 
Int 1, 
char inputs (2551: 
float inputf: 
char results (255): 
float resultf: 


/x -1-undefined, O-number, 
1-string/ 
int argv typel255J: 
lua State “Lj 
ai Menseta N— 2) 
( 
fprintf (stderr, usage: $s 
«plugin file»|n, argvlol): 
Beturni 
) 
L - lua open/): 
luaL openlibs(L): 
fprintf (stdout, IhostJ Selamat 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 11/2007 59 


TUTORIAL PLUG-IN 


datang di Cln): 
fprintf (stdout, (host! Bekerja 


dengan plugin: $s/n, argvIll): 


uaL loadfile (L,argvI1l): 
ua call (L,0,0): 


ua getfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 
plugin name): 
ua getfield (L,LUA GLOBALSINDEX, 


plugin return): 


ua getfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 


plugin argc): 


strcpy (plugin name, lua 


tostring(L,-3)): 


strcpy (plugin return, lua 
tostring(L,-2)): 
plugin argc - lua tonumber(L,-1): 


fprintf (stdout, IhostJ| Nama 
plugin: $s/n, plugin name): 

fprintf (stdout, Ihostl Jumlah 
argumen: $dln, plugin argc)j 

fprintf (stdout, Ihostl Return 


type: $s/n, plugin return): 


argv typelOl - -1: 


for (i-l, is-plugin argcj it) 
( 
sprintf (field name, plugin argv 
Sola ALA 
lua getfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 
field name): 
strcpy (temp, lua tostring(L,- 
aU 


if (strcmp (temp, number) -- 0) 


( 
argv typelil - 0: 


) 


else if (strcmp (temp, string) 


argystype IMEI, 


lua getfield (L, LUA GLOBALSINDEX, 


plugin main): 


for (i-l, is-plugin argcj it) 


( 


if (argv typelil -- 0) 
t 
strcpy (temp, number) : 
) 
else if (argv typelil -- 1) 
t 
strcpy(temp, string): 


ha 


fprintf (stdout, NtIhost| 
Masukkan argumen ke $d Itipe: $sl: 


, 1, temp): 


if (strcmp (temp, number) -- 0) 
( 
fscanf (stdin, $f, &inputf): 
fprintf (stdout, Ntlhostl Anda 
memasukkan: $f In, inputf), 
lua pushnumber (L, inputf): 


) 


else if (strcmp (temp, string) 


fscanf (stdin, $s, inputs): 
fprintf (stdout, Ntlhostl Anda 
memasukkan: $s In, inputs), 


lua pushstring (L, inputs): 


if (lua pcall (L, plugin argc, 
1,0) !- 0) 
t 
fprintf (stderr, Kesalahan 
menjalankan plugin: $s/n, lua 
tostring(L, -1)): 


) 


if (strcmp (plugin 
return,number) -- 0) 
t 
resultte-luantonumbesh, 
fprintf (stdout, Ihost! Return 
value: $f In, resultf): 
) 
else if (strcmp (plugin return, 
string) -- 0) 
t 
strcpy(results, lua tostring (L, 
2g 
fprintf (stdout, Ihostl! Return 
value: $s In, results): 


) 


Tuarelose ND): 


fprintf (stdout, Ihostl! Kembali 


ke C/n): 


kh: 


kel Na Kel Mel Nie) 


return 0: 


Contoh plugin 8-1.lua: 
ugin name - akarkuadrat 
ugin author - Noprianto 


ugin copyright string - (c) 


oprianto, 2007 


ugin license - GPL 


plugin return - number 


plugin argc - 1 


plugin argv 1 - number 


function plugin main (n) 


return math.sgrt (n) 


end 


Penjelasan C: 


tid 


in 


Dapatkan plugin argc 

Perulangan pertama: kita mengulang 
sebanyak plugin argc, dimulai dari 
1, untuk mendapatkan tipe setiap 
argumen. Selanjutnya, semua tipe 
argumen kita simpan ke array argv 
type dengan aturan: -1: tidak didefinisi- 
kan, 0: number, 1: string. 

Kita push nama fungsi. 

Perulangan kedua: kita mengulang 
sebanyak plugin argc, dimulai dari 1, 
dan meminta input user dengan me- 
nyebutkan tipe data yang diharapkan. 
Untuk setiap input, kita push ke stack. 
Kita memanggil lua call dengan plu- 
gin argc argumen dan 1 return value 
Kita, yang telah mengetahui tipe 
kembalian fungsi utama, kemudian 
mendapatkan kembalian dari fungsi 
utama 


Dengan demikian, program utama 
ak harus tahu persis isi plug-in. Plug- 
bisa dikembangkan siapa saja, selama 


menaati aturan plug-in. Anda, tentu bisa 


membuat aturan yang lebih baik dan lebih 


dis 


ukai. Yang kita bahas di sini adalah 


salah satu contoh. 


Di 
kit 


Plug-in adalah topik yang kompleks. 
pembahasan ini, hanya sedikit yang 
a bahas. Di lain kesempatan, kita akan 


membahas berbagai contoh lain. Selamat 


mencoba!m 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL MEDIA REMOVEABLE 


ngin langsung melakukan tindakan tertentu pada saat media removeable ditancapkan ke 
komputer? Ingin membaca semua data, melakukan pemformatan, atau meng-copy-kan 


data tertentu? Dengan bantuan shell script, kita bisa melakukannya dengan cepat dan 


mudah. 


Tujuan dari tulisan ini tentu bukan untuk 
pencurian data, misalnya ketika CDROM 
atau USB flash disk dimasukkan, maka 
diam-diam data akan di-copy-kan. Akan tera- 
sa lebih berguna kalau Anda membangun 
semacam public station yang akan melakukan 
tindakan tertentu begitu removeable device 
user ditancapkan. Misalnya, pada media 
promosi program komputer. Begitu user 
memasukkan USB flash disk, maka program 
komputer tersebut bisa langsung di-copy- 
kan tanpa user harus repot-repot meng- 
copy-nya sendiri. Tentu saja, aksi yang ingin 
dilakukan bisa sangat beragam. Meng-copy, 
menulis, atau memformat hanyalah seba- 
gian dari contoh yang bisa dilakukan. 

Aksi otomatis ini tentu saja bisa dilaku- 
kan kalau kita memonitor device tertentu. Di 
Linux, perihal device monitoring ini cukup 
beragam. Di tulisan ini, kita akan menggu- 
nakan cara yang cukup tradisional, namun 
bisa berjalan di sebagian besar distro Linux. 
Di kesempatan-kesempatan berikutnya, kita 
akan membahas cara yang lebih modern. 

Semua contoh yang ada di tulisan ini 
dibangun dengan shell script dan meman- 
faatkan program dialog untuk membangun 
user interface yang lebih baik. Oleh karena- 
nya, pastikanlah dialog telah terinstal di 
sistem Anda, atau modifikasilah script 
agar tidak menggunakan dialog. 

Beberapa contoh yang ada di tulisan ini 
(untuk media USB Flash Disk) mengharap- 
kan Anda menggunakan Linux 2.6 ke atas 
yang mengaktifkan udev. Hampir semua 


distro modern sudah menggunakan linux 
2.6 dan mengaktifkan udev. Bagi Anda yang 
memiliki alasan untuk tidak menggunakan 
udev atau distro/kernel yang digunakan 
tidak mendukung, beberapa modifikasi bisa 
dilakukan agar script tetap dapat bekerja. 
Tulisan ini dibangun di atas sistem 
11, kernel 2.6.18, 
seharusnya bisa diterapkan pada berbagai 


slackware namun 


sistem lain tanpa masalah. 


Floppy disk 
Pertama-tama, kita akan membahas ten- 
tang otomatis membaca dan menulis dari 
dan ke floppy disk, dengan opsi untuk 
pembuatan dan penulisan image. Untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya floppy disk, 
kita menggunakan cara yang tradisional, 
yaitu dengan mencoba melakukan mount 
dan apabila berhasil, maka floppy kita 
anggap dimasukkan dan valid dan oleh 
karena itu, bisa diproses lebih lanjut. 
Kenapa kita juga membuat image dari 
floppy atau menulis image ke floppy? 
Seperti kita ketahui bersama, terkadang 
kita ingin mengopikan satu rescue system 
atau distro mini ke floppy. Tentu saja, 
tidak semua sistem bisa di-copy-kan satu 
file demi satu file. Untuk kondisi seperti 
ini, lebih baik kita menggunakan image 
floppy. Image floppy adalah sebuah file 
yang isinya sama persis dengan isi flop- 
py dari ujung ke ujung. Penulisan atau 
pembacaannya dilakukan menggunakan 


program dd. 


watch floppy disk read.sh 
Sebagai contoh pertama, kita akan mem- 
baca secara otomatis dari floppy. Pemba- 
caan dilakukan file per file dan juga diikuti 
dengan pembuatan image floppy. 
Berikut ini adalah source code watch 

floppy disk read.sh: 

#!/bin/sh 

#nop, 2007, GPL 
DEV-/dev/£do 
LOGFILE-/tmp/ basename $0”.1og 
DD BS-100k 


alias ADIALOG-dialog --backtitle 
'AutoRead (FLOPPY DISK)' 


DIALOG SIZE-10 40 


abs (Ih S(6lcl si) 
then 


-ne O J 


ADIALOG --msgbox "Jalankanlah 
aplikasi ini sebagai root' S$DIALOG 
SIZE 

Salsa 


fi 


while (11 
do 
DESTDIR-/tmp/floppy-data/ “date #$d- 
Sm-$Y--$H: SM:5S” 
DESTDIR CONTENT-$DESTDIR/content 
DESTDIR IMAGE-$DESTDIR/floppy. img 


62 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL MEDIA REMOVEABLE 


TEMP-/tmp/$0. “date #$s'.temp 


mkdir -p STEMP 1»/dev/null 2»&1 


mount SDEV S$TEMP 1»/dev/null 2»&1 
if | Ss? -mme 0 
then 
ADIALOG --infobox 'IDLE: Masukkan 
Floppy Disk Anda' $DIALOG SIZE 
else 
ADIALOG --infobox 'Floppy Disk 
terdeteksi' $DIALOG SIZE 
sleep 1 


#copying data 

ADIALOG --infobox 'Tunggulah 
sebentar.../nSedang membaca data' 
SDIALOG SIZE 

| -d SDESTDIR CONTENT | && rm -rf 
$DESTDIR CONTENT 1»/dev/null 2561 

mkdir -p $DESTDIR 2»»$LOGFILE 

cp -af STEMP/ $DESTDIR CONTENT 
2»»$LOGFILE 

umount $TEMP 2»5 SLOGFILE 

#end 


#creating image 

ADIALOG --infobox 'Tunggulah 
sebentar.../nSedang membuat image' 
SDIALOG SIZE 

dd if-$DEV of-$DESTDIR IMAGE 
bs-$DD BS seek-0 15/dev/null 2»&1 

| S? -ne 01 && echo dd-error 
»» SLOGFILE 

#end 


TEST- wc -c SLOGFILE | cut -d' ' 
-£1” 


if (| STEST -ne 0 | 
then 
ADIALOG --msgbox "Terjadi 
kesalahan dalam pembacaan.“ 
nKeluarkanlah Floppy Disk Anda,N 
nKemudian tekan ENTER' $DIALOG SIZE 
else 
ADIALOG --msgbox 'Selesai.N 
nKeluarkanlah Floppy Disk Anda,N 
nKemudian tekan ENTER' $DIALOG SIZE 
fi 


rm -f $LOGFILE 


fi 


sleep 1 
rmdir STEMP 


done 


unalias ADIALOG 
rmdir $TEMP 
Berikanlah hak akses executable dengan 
perintah berikut: 
$ chmod #x watch floppy disk read.sh 


Penjelasan: 

@ Pada saat dijalankan, program akan 
memeriksa apakah dijalankan oleh root 
atau bukan. Selain root, untuk seder- 
hananya, kita menolak melanjutkan. 

@ Program akan mengulang terus 
menerus: 

@ Pertama-tama, kita menentukan 
direktori tujuan dengan pola /tmp/ 
floppy-data/« dd-mm-yyyy—hh:mm: 
ss». Contoh: /tmp/floppy-data/17- 
09-2007—19:44:56. Direktori tujuan 
tersebut akan berisikan hasil pengo- 
pian sesuai dengan tanggal dan jam. 
Di dalam direktori tersebut, akan ter- 
dapat direktori content (yang berisi- 
kan file-file yang di-copy-kan dari 
floppy) dan sebuah file floppy.img 
yang merupakan image floppy. 

@ Kita membuat pula sebuah direktori 
(variabel TEMP) dengan memasuk- 
kan unsur waktu ke dalam nama. 
Direktori tersebut akan digunakan 
sebagai mount point device floppy. 

@ Kita akan coba melakukan mount 
floppy (variabel DEV) ke TEMP. 

@ Apabila gagal mount, maka pesan 
IDLE akan ditampilkan. 

@ Apabila berhasil mount: 

@ Kita meng-copy data file demi 
file. Pesan kesalahan disimpan di 
LOGFILE. 

Unmount floppy. 

Kita membuat image floppy. Pesan 
kesalahan akan disimpan di LOG- 
FILE 

@ Kita memeriksa ukuran LOGFILE. 
Apabila lebih dari 0 byte, maka ter- 
jadi kesalahan. Selanjutnya, status 
pembacaan akan kita tampilkan. 

@ User akan mengeluarkan floppy 
dari drive-nya dan menekan 
tombol ENTER. 

@ Tunda 1 detik dan hapus TEMP. 

@ Terakhir, kita menghapus TEMP. 


@ Ubahlah device yang ingin dimonitor di 
variable DEV. 

@ Sesuaikan block size pembacaan image 
(program dd) di variabel DD BS. Bacalah 
manual dd untuk informasi selengkap- 
nya. 

@ Sesuaikan script dengan kebutuhan 
Anda. Proses peng-copy-an yang dilaku- 
kan di sini dilakukan dua kali: peng-copy- 


an file-per-file dan pembuatan image. 


watch floppy disk write.sh 
Di contoh ini, kita akan langsung menulis 
ke floppy begitu floppy yang mount-able di- 
masukkan. Penulisan dilakukan file-per-file, 
dengan file-file sumber disimpan di /tmp/ 
foppy-src/content/. 

Berikut ini adalah source code watch 
foppy disk write.sh: 

#!/bin/sh 


#nop, 2007, GPL 


DEV-/dev/ £do 
LOGFILE-/tmp/ basename $0”.1og 
SRCDIR CONTENT-/tmp/floppy-src/ 


content 


alias ADIALOG-dialog --backtitle 
“AutoWrite (FLOPPY DISK - CONTENT)" 
DIALOG SIZE-10 40 


ane IP SG sm) Sae 0 Il 
then 

ADIALOG --msgbox "Jalankanlah 
aplikasi ini sebagai root' S$DIALOG 
SIZE 

eeatis al 


fi 


while (11 
do 


TEMP-/tmp/$0. date #$s' .temp 
mkdir -p $TEMP 1»/dev/null 2»&1 


mount SDEV STEMP 1»/dev/null 2»&1 

if | Ss? -mne 0 

then 

ADIALOG --infobox 'IDLE: Masukkan 
Floppy Disk Anda' $DIALOG SIZE 

else 

ADIALOG --infobox 'Floppy Disk 
terdeteksi' $DIALOG SIZE 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX s 11/2007 63 


TUTORIAL MEDIA REMOVEABLE 


Silcepii 


#copying data to floppy 

ADIALOG --infobox 'Tunggulah 
sebentar.../nSedang mengopi data ke 
floppy' $DIALOG SIZE 

cp -af $SRCDIR CONTENT STEMP 
2»»S$LOGFILE 

umount $TEMP 2»» SLOGFILE 

#end 


TEST- wc -c SLOGFILE | cut -d' ' 
SEL 


if (| STEST -ne 0 | 
then 
ADIALOG --msgbox "Terjadi 
kesalahan dalam penulisan.N 
nKeluarkanlah Floppy Disk Anda,N 
nKemudian tekan ENTER' $DIALOG SIZE 


Berikut ini adalah source code watch 


floppy disk write img.sh: 


!/bin/sh 


MOP 2007 MGBIS 


DEV-/dev/ £d0 
LOGFILE-/tmp/ basename $0”.1og 
SRCDIR IMAGE-/tmp/floppy-src/floppy. 


img 


DD BS-100k 


alias ADIALOG-dialog --backtitle 
“AutoWrite (FLOPPY DISK - IMAGE)' 
DIALOG SIZE-10 40 


if (| S(id -u) -ne 0 | 
then 
ADIALOG --msgbox 'Jalankanlah 


aplikasi ini sebagai root' SDIALOG 


if (| STEST -ne 0 J 
then 
ADIALOG --msgbox "Terjadi 
kesalahan dalam penulisan.“ 
nKeluarkanlah Floppy Disk Anda,N 
nKemudian tekan ENTER' $DIALOG SIZE 
else 
ADIALOG --msgbox 'Selesai.N 
nKeluarkanlah Floppy Disk Anda,N 
nKemudian tekan ENTER' $DIALOG SIZE 
fi 


rm -f $SLOGFILE 


fi 
siles9 3. 
rmdir $TEMP 


done 


else SIZE unalias ADIALOG 
ADIALOG --msgbox 'Selesai.N exit 1 rmdir $TEMP 
nKeluarkanlah Floppy Disk Anda,N fi Berikanlah hak akses executable dengan 
nKemudian tekan ENTER' SDIALOG SIZE perintah berikut: 
fi $ chmod #x watch floppy disk write 
img.sh 
rm -f SLOGFILE while (1) 
do Penjelasan: 
fi TEMP-/tmp/$0. “date #$s”.temp @ Bacalah juga pembahasan tentang 


watch floppy disk read.sh. 
@ Sesuaikan variabel SRCDIR IMAGE (lo- 
done kasi image floppy) dengan sistem Anda. 


sleep 1 
rmdir STEMP mkdir -p $TEMP 1»/dev/null 2»&1 


mount SDEV STEMP 1»/dev/null 2»&1 
USB Flash Disk 


Berikut ini, kita akan membahas pem- 


unalias ADIALOG TE NS? -ne 0) 


rmdir $TEMP then 
ADIALOG --infobox 'IDLE: Masukkan 


Berikanlah hak akses executable den- bacaan dan penulisan otomatis pada USB 


gan perintah berikut: Floppy Disk Anda' SDIALOG SIZE Flash Disk. Untuk saat ini, pendeteksian 
$ chmod #x watch floppy disk write.sh else dilakukan menggunakan bantuan udev, 
ADIALOG --infobox 'Floppy Disk di mana device node akan dicreate otoma- 

Penjelasan: terdeteksi' $DIALOG SIZE tis begitu device yang bersangkutan di- 


@ Bacalah juga pembahasan tentang sleep 1 masukkan. Hanya, cara yang digunakan di 


watch floppy disk read.sh. umount $DEV tulisan ini sangat sederhana, karena hanya 
memonitor sebuah device yang sudah diset 


terlebih dahulu, misal /dev/sdal. 


Bagi Anda yang ingin menyesuaikan 


@ Pembacaan dilakukan dengan program 
cp dengan stderr disimpan pada LOG- #creating image 
FILE. 

@ Sesuaikan variabel SRCDIR CONTENT 


dengan sistem Anda. 


ADIALOG --infobox "Tunggulah 
sebentar.../nSedang menulis image ke | dengan device sesungguhnya, tanpa harus 
floppy' SDIALOG SIZE mengunci di /dev/sdal, bisa juga dengan 
dd 1£-$SRCDIR IMAGE of-SDEV membaca output dmesg atau memanfaat- 


watch floppy disk write img.sh 
Setelah menulis file-per-file, di contoh 


bs-$DD BS seek-0 1»/dev/null 2»21 kan output Ishal. 


| 52 -ne 01 && echo dd-error Di kesempatan lain, kita akan 


ini, kita akan menulis ke floppy dengan 22 SLOGFILE membahas udev dan pendeteksian hard- 
ware lebih lanjut. 


Untuk USB flash disk, kita tidak 


membuat image, melainkan hanya peng- 


sumber berupa image floppy yang telah di- end 
siapkan terlebih dahulu. Untuk membuat 
image, lihatlah source code watch floppy TEST- wc -c $LOGFILE | cut -d' ' 


disk read.sh. -£15 copy-an file-per-file. 


64 11/2007 mw INFOLINUX www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL MEDIA REMOVEABLE 


watch usb flash disk read.sh 
Berikut ini adalah source code watch usb 
flash disk read.sh. Pembahasan dapat 
dibaca setelah source code: 

#!/bin/sh 

#nop, 2007, GPL 
DEV-/dev/sdal 
LOGFILE-/tmp/ basename $0”.1log 


alias ADIALOG-dialog --backtitle 
“AutoRead (USB FLASH DISK)'" 


DIALOG SIZE-10 40 


al Ih Sele Si) 
then 


-ne 0 J 


ADIALOG --msgbox "Jalankanlah 
aplikasi ini sebagai root' S$DIALOG 
SIZE 

exit 1 


fi 


while (1) 
do 
DESTDIR-/tmp/usbflashdisk-data/ 
“date #Sd-$m-$Y--$H: $M:3S” 
DESTDIR CONTENT-$DESTDIR/content 
if (I! -e SDEV J 
then 
ADIALOG --infobox 'IDLE: Masukkan 
USB Flash Disk Anda' SDIALOG SIZE 
else 
ADIALOG --infobox 'USB Flash Disk 
terdeteksi' $DIALOG SIZE 


Sicepsii 


TEMP-/tmp/$0. “date #$s' .temp 


mkdir -p $TEMP 1»/dev/null 2»&1 


mount SDEV STEMP 1»/dev/null 2»&1 


#copying data 

ADIALOG --infobox "Tunggulah 
sebentar.../nSedang membaca data' 
SDIALOG SIZE 

| -d SDESTDIR CONTENT | && rm -rf 
$DESTDIR CONTENT 1»/dev/null 25&1 

mkdir -p $DESTDIR 2»»$LOGFILE 

cp -af $TEMP/ SDESTDIR CONTENT 


22»»5$LOGFILE 


umount STEMP 2»» SLOGFILE 
#end 


TEST- wc -c $LOGFILE | Cu 


Saha 


if | STEST -ne 0 | 
then 


ADIALOG --msgbox "Terjadi 


kesalahan dalam pembacaan.“ 


nKeluarkanlah USB Flash Disk Anda,“ 


nKemudian tekan ENTER' 


SDIALOG SIZE 
else 


ADIALOG --msgbox 'Selesai.N 


nKeluarkanlah USB Flash Disk Anda,“ 


nKemudian tekan ENTER' 


SDIALOG SIZE 
ti 


rm -f SLOGFILE 


rmdir S$TEMP 


fi 


sleep 1 


done 


unalias ADIALOG 


rmdir S$TEMP 


Berikanlah hak akses executable dengan 


perintah berikut: 
$ chmod #x watch usb flash disk read. 
sh 

Penjelasan: 

@ Bacalah juga pembahasan tentang 


watch floppy disk read.sh. 

Semua file-file yang dibaca akan 
disimpan di /tmp/usbflashdisk-data/ 
«dd-mm-yyyy—hh:mm:ss»/content/. 
Ubahlah variable DESTDIR dan DEST- 
DIR CONTENT apabila diperlukan. 
Untuk pendeteksian device, kita hanya 
memeriksa keberadaan DEV (/dev/sda1). 
Apabila ditemukan, maka kita akan 
melanjutkan proses. 

Mount dilakukan pada TEMP setelah 
device terdeteksi. 

Pengopian dilakukan dengan program cp 
dengan stderr diredireksi ke LOGFILE. 
Setelah peng-copy-an, umount segera 


dilakukan. 


watch usb flash disk write.sh 
Berikut ini adalah source code watch usb 
flash disk write.sh. Pembahasan dapat di- 


baca setelah source code: 


#!/bin/sh 


#nop, 2007, GPL 


DEV-/dev/sdal 
LOGFILE-/tmp/ basename $0”.1og 
SRCDIR CONTENT-/tmp/usbflashdisk-src/ 


content 


alias ADIALOG-dialog --backtitle 
“AutoWrite (USB FLASH DISK)' 


DIALOG SIZE-10 40 


ae IL Sc s0) 
then 


-ne O J 


ADIALOG --msgbox "Jalankanlah 
aplikasi ini sebagai root' S$DIALOG 
SIZE 

Salsa al 


fi 


while (11 
do 

if |! -e SDEV J 
then 

ADIALOG --infobox 'IDLE: Masukkan 
USB Flash Disk Anda' $DIALOG SIZE 
else 

ADIALOG --infobox "USB Flash Disk 
terdeteksi' $DIALOG SIZE 


sleep 2 


TEMP-/tmp/$0. date #$s .temp 


mkdir -p $TEMP 1»/dev/null 2»&1 


mount S$DEV STEMP 1»/dev/null 2»&1 


#copying data to USB Flash Disk 

ADIALOG --infobox "Tunggulah 
sebentar.../nSedang mengopi data ke 
USB Flash Disk' SDIALOG SIZE 

cp -af $SRCDIR CONTENT STEMP 
2»»SLOGFILE 

umount $TEMP 2»» SLOGFILE 

#end 


TEST- wc -c SLOGFILE | cut -d' ' 
-£1” 


if (| STEST -ne 0 | 
then 


66 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL MEDIA REMOVEABLE 


ADIALOG --msgbox 'Terjadi 
kesalahan dalam penulisan.“ 
nKeluarkanlah USB Flash Disk Anda,N 
nKemudian tekan ENTER' $DIALOG SIZE 

else 

ADIALOG --msgbox 'Selesai.N 
nKeluarkanlah USB Flash Disk Anda,N 
nKemudian tekan ENTER' $DIALOG SIZE 

fi 


rm -f $LOGFILE 
rmdir STEMP 


fi 
sicepai 


done 


unalias ADIALOG 
rmdir $TEMP 
Berikanlah hak akses executable dengan 
perintah berikut: 
$ chmod #x watch usb flash disk 


write.sh 


Penjelasan: 

@ Bacalah juga pembahasan tentang 
watch floppy disk read.sh dan watch 
usb flash disk read.sh. 

@ File-file sumber disimpan di /tmp/usb- 
flashdisk-src/content. Ubahlah variable 
SRCDIR. CONTENT apabila diperlukan. 


CDROM 

Untuk pembacaan CDROM, kita meng- 
gunakan cara yang mirip dengan floppy, 
dimana kita akan mencoba melakukan 
mount dan apabila berhasil dilakukan, ba- 
rulah peng-copy-an dan pembuatan image 
dilakukan. 

Sementara, untuk penulisan/pemba- 
karan, cara yang dilakukan sedikit ber- 
beda. Penulis di sini mengasumsikan di 
mana media yang dimasukkan adalah 
CDR. Kita tidak akan memproses CDRW 
yang masih berisikan data (sehingga harus 
di-blank terlebih dahulu). Pembakaran 
juga dilakukan tanpa multi-session. 

Bagaimana mendeteksi bahwa CDR di- 
masukkan, sebelum kita membakar? Cara 
yang digunakan saat ini masih sangat 
tradisional, yaitu dengan menjalankan 
program cdrecord dan menampilkan 
data ATIP (Absolute Time In Pre-groove). 
Cdrecord akan keluar dengan exit code 
nonsukses apabila media tidak valid. 


Untuk saat ini, kita hanya memeriksa 
exit code tanpa membaca informasi ATIP 
lebih detil. 

Berikut ini adalah contoh informasi ATIP 
untuk media CDR: 


# cdrecord dev-1,0,0 -atip 


ATIP info from disk: 

Indicated writing power: 5 

Is not unrestricted 

Is not erasable 

Disk sub type: Medium Type B, low 
Beta category (B-) (4) 

ATIP start of lead in: -11811 
(97:24/39) 

ATIP start of lead out: 359849 
(79:59/74) 
Disk type: Short strategy type 

(Phthalocyanine or similar) 

Manuf. index: 41 

Manufacturer: UNITECH JAPAN INC. 

Exit code yang kita dapatkan adalah: 

# echo $? 

0 

Apabila media tidak dimasukkan, 
output yang didapat di sistem penulis 
adalah: 


# cdrecord dev-1,0,0 -atip 


Sense flags: Blk 0 (not valid) 
cmd finished after 0.011s timeout 40s 
cdrecord: No disk / Wrong disk! 
Exit code yang kita dapatkan adalah: 
# echo $? 
255 
Tentu saja, kita harus mengetahui device 
CD Writer kita, yang bisa didapatkan dengan 
perintah berikut: 


# cdrecord -scanbus 


Using libscg version 'schily-0.8'. 


scsibusl: 

11070: 100) "'LITE-ON ' 
“LTR-52246S5 1 “6SOD' Removable 
CD-ROM 

OM 


12, OT O21 Nk 
Uso Aoa) 5 


watch cdrom read.sh 

Berikut ini adalah source code watch 
cdrom read.sh. Pembahasan dilakukan 
setelah source code: 

#!/bin/sh 


#nop, 2007, GPL 


DEV-/dev/cdrom 
LOGFILE-/tmp/ basename $0”.log 
DD BS-10M 


alias ADIALOG-dialog --backtitle 
“AutoRead (CDROM) ' 
DIALOG SIZE-10 40 


ale IP SG s0) Sae 0) Il 
then 

ADIALOG --msgbox '"Jalankanlah 
aplikasi ini sebagai root' SDIALOG 
SIZE 

Gestis al 


fi 


while (11 
do 
DESTDIR-/tmp/cdrom-data/ “date #$d- 
Sm-$Y--$H:SM:3S” 
DESTDIR CONTENT-$DESTDIR/content 
DESTDIR IMAGE-SDESTDIR/cdrom.iso 


TEMP-/tmp/$0. “date #$s' .temp 
mkdir -p $TEMP 1»/dev/null 2»&1 


mount SDEV STEMP 1»/dev/null 2»&l1 

TMS neNONi 

then 

ADIALOG --infobox 'IDLE: Masukkan 
CDROM Anda' $DIALOG SIZE 

else 

ADIALOG --infobox 'CDROM 
terdeteksi' SDIALOG SIZE 

sleep 1 


#copying data 

ADIALOG --infobox "Tunggulah 
sebentar.../nSedang membaca data' 
SDIALOG SIZE 

I -d SDESTDIR CONTENT | && rm -rf 
$DESTDIR CONTENT 15/dev/null 2561 

mkdir -p $DESTDIR 2»»$LOGFILE 

cp -af $TEMP/ SDESTDIR CONTENT 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX mM 11/2007 67 


TUTORIAL MEDIA REMOVEABLE 


2»5$LOGFILE 
umount STEMP 2»» $LOGFILE 
#end 


#creating image 

ADIALOG --infobox 'Tunggulah 
sebentar...“nSedang membuat image' 
SDIALOG SIZE 

dd if-$DEV of-$DESTDIR IMAGE 
bs-$DD BS seek-0 1»/dev/null 2»5&1 

| S? -ne 0 | && echo “dd-error" 
2» S$LOGFILE 

#end 


TEST- wc -c SLOGFILE | cut -d' ' 
SEL 


alag STEST -ne 0 J 
then 
ADIALOG --msgbox 'Terjadi 


kesalahan dalam pembacaan.N 
nKeluarkanlah CDROM Anda, lnKemudian 
tekan ENTER' $SDIALOG SIZE 
else 
ADIALOG --msgbox 'Selesai.N 
nKeluarkanlah CDROM Anda, lnKemudian 


tekan ENTER' $SDIALOG SIZE 
fi 


rm -f $SLOGFILE 


fi 
Sicepai 
rmdir $TEMP 


done 


unalias ADIALOG 
rmdir $TEMP 
Berikanlah hak akses executable dengan 
perintah berikut: 


$ chmod #x watch cdrom read.sh 


Penjelasan: 

@ Bacalah juga pembahasan tentang 
watch floppy disk read.sh. 

@ Untuk DD BS, kita bisa memberikan 
nilai yang cukup besar, mempertim- 
bangkan ukuran CDROM. 


watch cdrom write.sh 

Sebelum melakukan penulisan, pastikan 
image tersedia terlebih dahulu. Untuk 
membuat image dari CDROM, lihatlah 
contoh sebelumnya. Untuk membuat im- 
age dari direktori yang berisikan data, gu- 


nakanlah program mkisofs. Bacalah manu- 

al mkisofs untuk informasi selengkapnya. 
Berikut ini adalah source code watch 

cdrom write.sh: 

!/bin/sh 

nop, 2007, GPL 

DEV-0,0,0 

DEV NODE-/dev/sr0 

SPEED-24 


LOGFILE-/tmp/ basename $0”.1og 
SRCDIR IMAGE-/tmp/cdrom-src/cdrom. 


iso 


alias ADIALOG-dialog --backtitle 
“Autowrite (CDROM)' 


DIALOG SIZE-10 40 


ale JL SN (tol Sui) 
then 


-ne 0 J 


ADIALOG --msgbox 'Jalankanlah 
aplikasi ini sebagai root' $DIALOG 
SIZE 

Sale al 


fi 


while (1) 
do 

cdrecord -dev-$DEV -atip 1»/dev/ 
null 2561 

if rs? —ne 0 

then 

ADIALOG --infobox 'IDLE: Masukkan 
CDROM Blank Anda' $DIALOG SIZE 

else 

ADIALOG --infobox 'CDROM 
terdeteksi' $DIALOG SIZE 


sleep 1 


#creating image 

ADIALOG --infobox "Tunggulah 
sebentar.../nSedang membakar CD' 
SDIALOG SIZE 

cdrecord gracetime-2 dev-$DEV 
speed-$SPEED SSRCDIR IMAGE 1»/dev/ 
null 25&1 

| S? -ne 0 | && echo cdrecord- 
error »» SLOGFILE 


#end 


eject $DEV NODE 


TEST- wc -c SLOGFILE | cut -d' ' 
-£1” 


Ea STEST -ne 0 J1 
then 
ADIALOG --msgbox "Terjadi 


kesalahan dalam proses burn.N 
nTutup tray CDROM dan tekan ENTER.' 
SDIALOG SIZE 

Slse 

ADIALOG --msgbox 'Selesai.N 

nTutup tray CDROM dan tekan ENTER.' 
SDIALOG SIZE 

fi 


rm -f $SLOGFILE 


fi 
sila 5 


done 


unalias ADIALOG 
rmdir STEMP 
Berikanlah hak akses executable den- 
gan perintah berikut: 


$ chmod #x watch cdrom write.sh 


Penjelasan: 

@ Bacalah juga pembahasan tentang 

watch floppy disk read.sh 

@ DEV adalah device yang dikenal oleh 

cdrecord. Untuk eject, kita memper- 
gunakan device node yang disimpan 
pada DEV NODE. 

@ Aturlah kecepatan bakar di variable 

SPEED. 

@ Image CDROM disimpan di /tmp/ 

cdrom-src/cdrom.iso. 

@ Perintah yang digunakan untuk burn: 
cdrecord gracetime-2 dev-$DEV 
speed-$SPEED $SRCDIR IMAGE 1»/ 
dev/null 2»&1 

@ Untuk mencoba-coba (tanpa mengak- 

tifkan laser), berikanlah opsi -dummy 

@ Setelah pembakaran dilakukan, kita 


akan mengeject device. 


Sampai di sini dulu pembahasan kita. 
Tambahkan aksi yang Anda inginkan 
(auto make file system, auto blank CDRW, 
dan lainnya). Apabila diperlukan, periksa 
juga tipe file sistem (bisa dengan bantuan 
mount) dan ruang kosong (dengan df). 
Selamat mencoba dan mengembangkan.m 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.idJ 


68 


11/2007 WM INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL ACL 


da platform Linux, kita mengenal adanya hak akses ke suatu file maupun direktori. Jika 


engelolaan hak akses menjadi semakin kompleks, penggunaan Access Control List (ACL) 


menjadi tidak terelakkan. Dalam “Tutorial” kali ini, akan dijelaskan cara mengontrol hak 


akses suatu file maupun direktori dengan menggunakan ACL. 


Sebagaimana kita ketahui bahwa Linux 
seperti Unix memiliki standar hak akses 
file baca, tulis dan eksekusi pada user, 
group, dan others. Standar hak akses file 
tersebut sudah mencukupi untuk file/di- 
rectory yang hanya diakses oleh satu user 
dan satu group tertentu. Tetapi, terkadang 
kita dihadapkan pada masalah jika suatu 
file/directory harus dapat diakses oleh be- 
berapa user dan beberapa group tertentu. 
Tentu saja kita masih dapat menggunakan 
hak akses ketiga, yaitu “others” untuk meng- 
atasi hal tersebut. Namun hal tersebut akan 
mengakibatkan akses tak terbatas bagi 
semua user dan group yang tentunya bisa 
membahayakan keamanan sistem. 

Penggunaan Access Control List (ACL) 
menjadi tak terelakkan manakala kita 
membutuhkan manajemen file dan direc- 
tory yang lebih kompleks. ACL merupakan 
daftar hak akses tambahan untuk hak ak- 
ses standard pada unix. ACL bagi user dan 
administrator akan memberikan fleksibili- 
tas dan kontrol yang lebih baik terhadap 
hak akses pada file dan directory. 

Sebagai contoh kasus kita akan coba 
untuk membuat beberapa user dan group 
serta directory dengan kondisi sebagai 
berikut: 

@ Terdapat 8 user (userl, user2, .., 
user8). 
@ Terdapat 9 group terdiri dari: 

@ admin. 

@ LC. 

@ manager. 


molding. 
assembly. 
stamping. 
LC-assy. 
LC-mold. 
LC-stamp. 


Joe 


erdapat 6 directory yang terdiri dari: 
DATA. 

LC. 

molding. 

assembly. 

stamping. 


manager. 


Pembuatan pengguna 
Buatlah 8 pengguna dan set kata sandi 
untuk masing-masing pengguna. Nama 
dan jumlah pengguna dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan. 

# /usr/sbin/adduser userl 

# /usr/bin/passwd userl 

# /usr/sbin/adduser user2 

# /usr/bin/passwd user2 

Demikian seterusnya hingga terdapat 8 

pengguna seperti pada contoh. 


Pembuatan grup 

Buatlah 9 grup dengan nama seperti 
pada contoh diatas. Pada kasus ini setiap 
pengguna akan dikelompokkan dalam 
grup-grup yang akan dibuat. Setiap grup 
minimal akan berisi satu anggota kelom- 
pok. Selanjutnya jika diinginkan dapat 
membuat pengguna lagi dan langsung 
dimasukkan ke grup yang bersangkutan 


sesuai kebutuhan. Hak akses yang akan 
diberikan pada directory akan berdasar- 
kan grup dengan pertimbangan fleksibi- 
litas. Mengingat adanya kemungkinan 
mutasi pengguna antargrup dan pengha- 
pusan akun pengguna. 

# /usr/sbin/groupadd admin 

# /usr/sbin/groupadd LC 

Demikian seterusnya hingga terdapat 9 

grup seperti pada contoh. 


Pembuatan Directory 
Selanjutnya kita akan buat directory-direc- 
tory sesuai grup yang sudah ada sebelum- 
nya. Dan setelah itu berikan hak akses 
pada directory “DATA” dan sub-directory 
di dalamnya. 

# mkdir -p /DATA (LC,molding, assembl 

y,manager, stamping) 

# chmod -R 770 /DATA 

# chmod 775 /DATA 


Konfigurasi group owner pada 

directory 

Tidak ada perubahan pada setting kepe- 

milikan pada directory “DATA” dan untuk 

semua directory DATA dan sub directory 

di dalamnya kepemilikan tetap pada user 

“root”. Sedangkan, kepemilikan group 

disesuaikan dengan nama dari directory itu. 
# chgrp logistic /DATA/LC 

chgrp molding /DATA/molding 

chgrp assembly /DATA/assembly 

chgrp manager /DATA/manager 


chgrp stamping /DATA/stamping 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL ACL 


Konfigurasi dukungan ACL pada 

filesystem 

Umumnya pada tiap distribusi Linux secara 

standar filesystem tidak di-mount dengan 

dukungan ACL. Karena itulah pada file- 

system tempat directory dibuat harus di- 

mount/remount dengan dukungan ACL. Be- 

berapa hal yang perlu diperhatikan sebelum 
memulai dukungan ACL: 

@ Pada kernel 2.6 mendukung penggu- 
naan ACL pada filesystem ext2, ext3, 
xfs, jfs, dan ReiserFS. 

@ Petunjuk pada artikel ini menggunakan 
distribusi Fedora Core 7 dengan filesys- 
tem ext3. 

@ Sebelum kita mulai pastikan bahwa 
kita akan memberikan konfigurasi ACL 
pada partisi selain /, /boot dan swap. 

@ Pastikan Anda memiliki hak akses se- 
bagai root. 


Setelah kondisi tersebut sudah ter- 
penuhi, maka selanjutnya bisa kita mulai 
melakukan konfigurasi: 

@ Back-up file /etc/fstab. 
# cp /etc/fstab /etc/fstab.bak 
@ Buka file /etc/fstab lalu pilih partisi 
yang akan diberikan dukungan ACL. 

Selanjutnya ubahlah opsi parameter 

mounting yang sebelumya bernilai “de- 

faults” menjadi “rw,ad”. 
/dev/hddi 
ext3 


/DATA 
rw,acl 0 
0 
@ Setelah modifikasi /etc/fstab dilaku- 
kan maka selanjutnya adalah mounting 
ulang filesystem /dev/hdd1. 
# mount -v -o remount /DATA 
@ Setelah proses remount selesai dan 
berhasil maka akan ada pesan seperti 
dibawah yang menyatakan bahwa de- 
vice /dev/hdd1 dengan mount point / 
DATA sudah di mounting ulang dengan 
format ext3 dan akses read-write serta 
support ACL. 


/dev/hddl on /DATA ext3 (rw,acl) 


Menambahkan ACL pada directory 
dan file 

Untuk mengkonfigurasi ACL pada tiap 
directory kita akan gunakan perintah “set- 
facl” dengan tambahan parameter sesuai 
dengan kebutuhan. Parameter yang digu- 
nakan antara lain: 


@ -R: digunakan agar konfigurasi berlaku 


www.infolinux.web.id 


untuk directory terkait beserta directo- 
ry yang berada didalamnya (rekursif). 

@ -d: digunakan untuk konfigurasi stan- 
dar yang selanjutnya akan diberlakukan 
pada pembuatan file dan directory baru. 

@ -m : digunakan untuk memodifikasi 
konfigurasi standar ACL pada directory 
yang terkait. 

@ -b: digunakan untuk menghapus semua 
ACL tambahan 


Berikut ini adalah konfigurasi acl yang 

dilakukan pada tiap - tiap directory: 

# setfacl -R -m g:admin:rwx,g: 

manager:rx ../DATA/ 
# setfacl -R -d -m g:admin:rwx,g: 
manager:rx ../DATA/ 
# setfacl -R -m g:assy-dept:rwx,g: 
LC-assy:rx assembly/ 
# setfacl -R -d -m g:assy-dept: 
rwx,g:LC-assy:rx assembly/ 
# setfacl -R -m g:LC-dept:rwx LC/ 
# setfacl -R -d -m g:LC-dept:rwx LC/ 
# setfacl -R -m g:mold-dept:rwx,g: 
LC-mold:rx molding/ 
# setfacl -R -d -m g:mold-dept: 
rwx,g:LC-mold:rx molding/ 


# setfacl -R -m g:stamp-dept:rwx,g: 
LC-stamp:rx stamping/ 


# setfacl -R -d -m g:stamp-dept: 
rwx,g:LC-stamp:rx stamping/ 

# setfacl -R -m g:admin:rwx manager/ 
# setfacl -R -d -m g:admin:rwx 
manager/ 

Setelah konfigurasi ACL dilakukan se- 
lanjutnya kita lakukan pengecekan ACL 
pada tiap directory yang sudah dikonfigurasi 
seperti diatas. Perintah “getfaddengan di- 
sertai parameter berupanama directory akan 
menghasilkan output berupa daftar pengon- 
trolan hak akses pada directory tersebut. 

# getfacl assembly/ 


# file: assembly 
# owner: root 
# group: assy-dept 


USer: :rwX 

Group: :rwx 

group :assy-dept : rwx 
group :admin:rwx 
group :manager:r-x 
group:LC-assy:r-x 
mask: :rwx 

Gislnerag goes 

default :user: :rwx 
default :group: :rwx 
default :group:assy-dept : rwx 


default :group: admin: rwx 


default :group:manager:r-x 


CAKRAWEB 


Ogan 


dedicated 


valid 
until 
31/12/07 


10 Units 


- pop, e.mai, FTP 
- CGI, saL, and much more... 


PT. DAXA CAKRAWALA NETWORKINDO 


CYBER BLD 10th Floor Jl.Kuningan barat no.8 Jakarta 12710 


Phone (021) 5268000 Fax (021) 5266444 
http://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 


POVERCD BY: 


Tem Dar 


INFOLINUX s 11/2007 71 


TUTORIAL ACL 


Ele Edit View Terminal Tabs Help 


root@wsOlI:— 


Irootewsd1ll -J# /usr/bin/passwd userl 
Changing password for user userl. 


New UNIX password: 


BAD PASSWORD: it is based on a dictionary word 


Retype new UNIX password: 


passwd: all authentication tokens updated 


Iroot@ws01l1l -)# /usr/sbin/adduser user2 
Irootews0ll -)# /usr/bin/passwd user2 
Changing password for user user2. 


New UNIX password: 
Retype new UNIX password: 


passwd: all authentication tokens updated 


Irootews0d11 -J# /usr/sbin/adduser user3 
Iroot@ws0ll -)# /usr/bin/passwd user3 
Changing password for user user3. 


New UNIX password: 
Retype new UNIX password: 


passwd: all authentication tokens updated 


Irootews01ll -J# /usr/sbin/adduser user4 
Iroot@ws01l1 -)# /usr/bin/passwd user4 
Changing password for user user4. 


New UNIX password: 
Retype new UNIX password: 


passwd: all authentication tokens updated 


successfully. 


successfully. 


successfully. 


successfully. 


ID| 


TAN | 


GE 


Gambar 1. Pembuatan user1 sampai user8. 


default :group:LC-assy:r-x 
default :mask: :rwx 


default:other::--- 


# getfacl LC/ 

# file: LC 

# owner: root 

# group: LC-dept 
User: :rwx 

Group: :rwX 
group:LC-dept: rwx 
group: admin: rwx 
group:manager:r-x 
mask: :rwx 
Oene 

default :user: :rwx 
default :group: : rwx 
default :group:LC-dept :rwx 
default :group:manager:r-x 


defau 


- 
t 
t 
default :group: admin: rwx 
t 
is 
5 


defau 


# getfacl manager/ 
# file: manager 

# owner: root 

# group: manager 
USer: :rwx 

Group: :wx 

group: admin: rwx 
group:manager:r-x 
mask: :rwx 
Gene 

default :user: :rwx 
default :group: : rwx 


default :group: admin: rwx 


# file: 


user:: 
group: 
group 
group 
group 
group 


mask: 


defau 
defau 
defau 
defau 
defau 
defau 


defau 


defau 


# file: 


group: 
group: 
group: 
group: 
group: 


mask: : 


ozhenss 


USer: :rw 


default :group:manager:r-x 
default :mask: :rwx 


default:other::--- 


# getfacl molding/ 


molding 


# owner: root 


# group: mold-dept 


rwx 


1XWX 


:mold-dept : rwx 
zadmin:rwx 
:manager:r-x 
:LC-mold:r-x 


LYWX 


t:user: :rwx 

t:group: :rwx 

t:group:mold-dept : rwx 
:group: admin: rwx 
:group:manager:r-x 


t 
is 
t:group:LC-mold:r-x 
t:mask: :rwx 

t 


Jokes 


# getfacl stamping/ 


stamping 


# owner: root 


# group: stamp-dept 


x 
2 rwx 

admin: rwx 
manager:r-x 
LC-stamp:r-x 
stamp-dept:rwx 


rwx 


One 


default :user: :rwx 


default : group: : rwx 


default :group: admin: rwx 


default :group:LC-stamp:r-x 


defau 


t 
z 
ia 

default :group:manager:r-x 
t 
t:group:stamp-dept : rwx 
ie 


default :mask: :rwx 


deal aa 
Setelah menggunakan fitur ACL ini 

anda harus lebih teliti dalam mengelola 
hak akses file dalam server anda. Karena 
dengan perintah Is -1 hak akses pada ACL 
tidak akan muncul dan hanya dapat dilihat 
dengan perintah getfacl. Untuk membe- 
dakan dengan hak akses standar perhati- 
kan karakter terakhir (tanda #) pada hak 
akses tiap file atau directory. Tanda terse- 
but mengindikasikan bahwa terdapat hak 
akses tambahan atau Extended ACL pada 
directory atau file tersebut. 

# 1s -1 /DATA 

total 64 

drwxrwx---t 9 root assembly 
4096 Jun 25 08:38 assembly 


drwxrwx---t 10 root logistic 
4096 Jun 20 16:04 LC 

drwxrwx---4 9 root molding 
4096 Jun 25 11:07 molding 
drwxrwx---#t 14 root manager 


4096 Jun 14 13:05 managers 
drwxrwx---t 13 root stamping 

4096 Jun 21 15:50 stamping 

Untuk melihat perbedaan dengan hak ak- 

ses standar cobalah untuk menghapus ACL 
pada salah satu directory yang kita buat. 

# setfacl -R -b /DATA/molding 

# 1s -1 /DATA 

total 64 

drwxrwx---4 9 root assembly 


4096 Jun 25 08:38 assembly 


drwxrwx---t 10 root logistic 
4096 Jun 20 16:04 LC 

JrwXLwx--- INEOOL molding 
4096 Jun 25 11:07 molding 
drwxrwx---#t 14 root manager 


4096 Jun 14 13:05 managers 
drwxrwx---t 13 root stamping 
4096 Jun 21 15:50 stamping 

Selain parameter-parameter di atas 
,masih banyak lagi yang lain dan anda dapat 
mencobanya sesuai kebutuhan. Untuk lebih 
detail Anda dapat membaca manual perin- 
tah setfacl dan getfac.m 


Sigid (sigidvwu@gmail.com) 


72 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Koneksi PHP ke File XML 


Saat ini, banyak aplikasi yang menggunakan format XML 
(eXtensible Markup Language) untuk penyimpanan 
datanya. PHP sebagai salah satu bahasa script yang 
powerful, dapat berfungsi sebagai interface XML yang 
menggunakan data XML. 


Pada PHP5, sudah disertakan interface XML untuk mengakses 


file XML. Beberapa extension yang dapat digunakan adalah 
SimpleXML dan DOM-XML. 
Anda dapat mengecek apakah extension PHP ini sudah terinsta- 


lasi dengan baik atau tidak, dengan menggunakan skrip info.php. 


ad 6 G & IE mipimocanosu-supnyantomnto.pnp 


Getting Started BJ Latest BBC Headlines 


SimpleXML 
Revision |gRevision: 1.151.2.22.220 4 
Sehema support ”— Jenabied 


Selanjutnya kita akan membuat sebuah file XML untuk contoh 
yang akan digunakan. Berikut adalah isi dari file XML yang akan 
kita gunakan: 
//Namafile: beachfront.xml 
Sam versIon- “1 0S 
crentals» 
«description» 
cname»The Bayfrontx/name» 
«typescondos/type» 
«view»soceanfront«/view» 
«space»1200 sguare feetx/space» 
«location»Wrightsville Beachs/location» 
«price»1000 per weekec/price» 
«bed bath»3 bedrooms, 2 bathrooms«/bed bath» 
«/description» 
«description» 
«name»Paradisex/name» 
«stype-housex/type» 
«view»soceanfront«/view» 
«space»1000 sguare feetx/space» 
«location»Wrightsville Beachs/location» 
«price»900 per weekc/price» 
«bed bath»2 bedrooms, 2 bathrooms«/bed bath» 
«/description» 


«/rentals» 


File XML di atas, dapat kita buat dengan menggunakan skrip 
PHP sebagai berikut: 

//Namafile: create-beachfront.php 

« ?php 

//Creates XML string and XML document using the DOM 
Sdom - new DomDocument ('1.0'): 


//add root - xrentals» 


Srentals - $dom-sappendChild ($dom-»createElement ('rent 
elsa 

//add «description» element to crentals» 

Sdescription - $Srentals-sappendChild ($Sdom-»createElemen 
t('description')): 

//ladd xname» element to «description» 

Stitle - $description-sappendChild ($dom-»createElement ( 
'name')): 

//add cname» text node element to «name» 
Stitle--appendChild ( 
Sdom-»createTextNode ('The Bayfront')): 
//ladd xtype» element to «description» 

Stitle - $description--appendChild ($dom--createElement ( 
Yeyee IG 

//ladd xtype» text node element to xtype» 
Stitle-»appendChild ( 
Sdom-»createTextNode ('condo' )) : 

//ladd «view» element to «description» 

Stitle - $description-sappendChild ($dom-»createElement ( 
'view')): 

//add cview» text node element to «view» 
Stitle-»appendChild ( 
Sdom-»createTextNode ('oceanfront')): 
//ladd «space» element to «description» 

Stitle - $description--appendChild ($dom--createElement ( 
'view')): 


//ladd xspace» text node element to «space» 


Stitle-»appendChild ( 
Sdom-»createTextNode ('1200 sguare 
Bee 
//add xlocation» element to «description» 
Stitle - $description--appendChild ($dom--createElement ( 
“location')): 
//add clocation» text node element to xlocation» 
Stitle-»appendChild ( 
Sdom-»createTextNode ('Wrightsville 
// Source code selengkapnya, dapat Anda temukan 
// dalam bonus Disc InfoLINUX edisi ini 
Stitle--appendChilda ( 
Sdom-»createTextNode ('2 bedrooms, 2 
bathrooms')): 
//generate xml 
Sdom-»formatOutput - true: // set the formatOutput 
attribute of 
// domDocument to true 


// save XML as string or file 


Stestl - $dom-»saveXML(): // put string in testl 
Sdom-»save('beachfront2.xml'): // save as file 
25 


74 


11/2007 WM INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Setelah membuat file XML di atas, kita akan mencoba untuk 
melakukan parsing file XML tersebut dengan menggunakan 
skrip PHP. Untuk mengambil informasi dan meletakkannya se- 
bagai object, kita dapat menggunakan function simplexml load 
file yang terdapat di PHP. 
//Namafile: simplel.php 
«?php 
if (file exists('beachfront.xml')) ( 
Sdata - simplexml load file('beachfront.xml'): 
print r($data): | 


R5 


Mozilla Firefox Aa 
Bie Eat Men) Hits Bookmark Tone Hap 
G6 & IE hepinoratnost-supnyantoA120075impie-pnp 


4 Getting Started BI Latest BBC Headlines 


Jslae) IGki co 


SimpleXMLElement Object ((descriptionl -» Array ( (0) -» SimpleXMLElement Ohject ( Inamel -- 
The Bayfront (typel -» condo (viewl -» oceanfront (space) #» 1200 sguare feet (location -» 
Wrightsville Beach (pricel -» 1000 per week (bed bath) -» 3 bedrooms, 2 bathrooms ) (11 -» 
SimpleXMLElement Object ( Inamel -» Paradise (typel -» house (viewl -» oceanfront Ispacel —» 
1000 sguare feet (location) -» Wrightsville Beach (price) -» 900 per week (bed bath| -» 2 bedrooms, 
2 bathrooms ))) 


Kita juga dapat melakukan iterasi di object XML yang telah di- 
Mena dan menampilkan hasilnya dengan lebih baik. 

//Namafile: simple2.php 

«?php 

if (file exists('beachfront.xml')) ( 

Sdata - simplexml load file('beachfront.xml'): 

foreach (Sdata as Smain) ( 

echo «hrs: 


foreach ($main as Sk -» Sv) ( 


Cent SIS .n 80 NA Sena NS 
| 
) 
) 
25 


Moamanrerok. 


Elo Ealt View History Bookmarks Tools Halp 
@- 3-6 & IE hepmoratnost-supnyantoR12007/5impic2-pnp 


MP cetting Startad BJ Latest BBC Headlines 


Isl) IG 


name: The Bayfront 
type: condo 

view: oceanfront 

space: 1200 sguare feet 

location: Wrightsville Beach 

price: 1000 per week 

bed bath: 3 bedrooms, 2 bathrooms 


name: Paradise 

type: house 

view: oceanfront 

space: 1000 sguare feet 

location: Wrightsville Beach 

price: 900 per week 

bed bath: 2 bedrooms, 2 bathrooms 


Dalam extension SimpleXMI, terdapat function xpath() yang 
dapat kita gunakan untuk mencari suatu kalimat spesifik yang 
terdapat dalam dokumen XML. Function ini menggunakan W3C's 
Xpath untuk mengevaluasi setiap node yang terdapat dalam do- 
kumen XML. Contoh penggunaan xpath untuk melakukan proses 
guery, dapat terlihat pada contoh berikut: 
//Namafile: simple3.php 
«?php 
if (file exists('beachfront.xml')) ( 
Sdata - simplexml load file('beachfront.xml'): 
Sfind - $data-»xpath('/rentals/description/location' ) : 
Sv) - each(Sfind)) ( 


while (list(, 


echo $v. An: 


Meaaniretok 


Elle Edit View History Bookmarks Tools Help 


GG G & B mpmocanesu-supnyanto12007/s1mpies.pnp z 


(@ Getting Started EM Latest BBC Headlines 


Wrightsville Beach Wrightsville Beach 


Berikutnya, kita akan mencoba melakukan prosedur insert 
data pada file XML yang sudah kita buat. Kita akan meng- 
insert satu node baru bernama fasilitas di dalam setiap node 
description. 
//Namafile: insert-beachfront.php 
« ?php 
Sxdoc - new DomDocument : 
Sxdoc-»Load ('beachfront2.xml' ) : 
Sdescription - $xdoc-»getElementsByTagName ('description' 
)-sitem(0): 
SnewElement - $xdoc -»createElement ('fasilitas'): 
StxtNode - $xdoc -»createTextNode (“Kolam renang, Spa"): 
SnewElement -» appendChild ($txtNode): 
Sdescription -» appendChild (SnewElement ) : 
Sdescription2 - $xdoc-»getElementsByTagName (“description 
")-sitem(1): 
SnewElement - $xdoc -»createElement ('fasilitas'): 
StxtNode - $xdoc -»createTextNode (Kolam renang, Spa): 
SnewElement -» appendChild ($txtNode): 
$Sdescription2 -» appendChild (SnewElement) : 
Stest - $xdoc-»save (beachfront3.xml): 
echo «B»Data AppendedxB» 


R5 


Hasil output insert-beachfront.php: 
«?xml version-1.0?» 
crentals» 

«description» 

«name»The Bayfront«/name» 

stype»condos/type» 

«viewsoceanfront«/view» 

«view»1200 sguare feetx/view» 

«location»Wrightsville Beachx/location» 

cprice»1000 per weekx/price» 

«bed bath»3 bedrooms, 2 bathrooms«/bed bath» 
«sfasilitas»Kolam renang, Spax/fasilitas»«/description» 
«description» 

cname»Paradisex /name» 

«type-housex/type» 

cviewsoceanfront«/view» 

«view»1000 sguare feetx/view» 

clocation»Wrightsville Beachx/location» 

«price»900 per weekx/price» 

«bed bath»2 bedrooms, 2 bathrooms«/bed bath» 
«sfasilitas»Kolam renang, Spax/fasilitas»«/description» 

c/rentals» 


Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX s 11/2007 75 


WORKSHOP DISTRO 


Membuat Layanan DHCP Server 


Agar suatu komputer dalam jaringan dapat secara otomatis 
mendapatkan IP, kita dapat membuat layanan DHCP server. 
Untuk membuat layanan DHCP server di Ubuntu 7.04, silakan 
ikuti penjelasan berikut: 


Untuk membuat layanan DHCP server, Anda harus menginsta- 
lasi paket DHCP server terlebih dahulu. Untuk menginstalasi 
paket DHCP server di Ubuntu 7.04, gunakan perintah berikut: 


$ sudo apt-get install dhcp3-server 


PAP Ny antoa any anto. eekrop/ 


Eie Edit Miew Terminal Tabs Help 


Reading package lists... 


supriyanto@supriyanto-desktop:-$ sudo apt-get install dhcp3-server-- £ 
Done 
Building dependency tree 


Setelah terinstalasi dengan baik, berikutnya kita akan mulai 
mengonfigurasi paket dhcpd.conf. Back-up terlebih dahulu file 
/etc/dhcp3/dhcpd.conf ke nama lain sebelum kita memulai proses 
konfigurasi. 
$ sudo mv /etc/dhcp3/dhcpd.conf /etc/dhcp3/dhecpd. 


conf asli 


ENpNyan des Tpny ant ordesk top: 


file Edit View Terminal abs Help 
supriyanto@supriyanto-desktop:-$ sudo mv /etc/dhcp3/dhcpd.conf /etc/dhd 
p3/dhcpd.conf asli 


Berikutnya, buat file /etc/dhcp3/dhcpd.conf dengan isi sebagai 
berikut: 

# Sample /etc/dhcp3/dhcpd.conf 

default-lease-time 600: 

max-lease-time 7200: 

option subnet-mask 255.255.255.0j 

option broadcast-address 192.168.2.255j 

option routers 192.168.2.4j 

option domain-name-servers 192.168.2.7, 204.159.3.7, 

2 OAOE 


option domain-name supray.org: 


subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255. 
sange 92 loe NO NI OP ee OOr 
KANGA ASIA ALS LA G2 ADA 


) 


Penjelasan: 

Pada latihan workshop ini, file konfigurasi di atas akan memberi- 
kan hasil DHCP server yang memberikan client IP address dengan 
range antara 192.168.2.10-192.168.2.100 atau 192.168.2.150- 
192.168.2.200. Server DHCP akan memberikan IP address selama 
600 detik jika client tidak menanyakan spesifik time frame. Selain 
itu, maksimum pemberian IP address adalah 7200 detik. 

Selain itu, DHCP server juga akan memberikan kepada cli- 
ent 255.255.255.0 sebagai subnet mask, 192.168.2.255 seb- 
agai broadcast address, 192.168.2.4 sebagai default router/ 
gateway, dan 192.168.2.7, 204.159.3.7, 204.159.3.8, sebagai 
DNS server. 


Tereanep EM 


Ele Edit View Terminal Tabs Help 

F Sample /etc/dhcpd.conf 

# (add your comments here) 
default-lease-time 600: 

max-lease-time 7200: 

Option subnet-mask 255.255.255.0, 

option broadcast-address 192.168.2.255: 
option routers 192.168.2.4: 

Option domain-name-servers 192.168.2.7, 204.159.3.7, 204.159.3.8, 
option domain-name "supray.org": 

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 £ 
range 192.168.2.10 192.168.2.100, 

range 192.168.2.150 192.168.2.200: 


Kes file /etc/dhcp3/dhcpd.conf yang telah Anda konfigura- 
sikan. Setelah itu, restart service DHCP server. 


$ sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart 


supriyanto@supriyanto-desktop: - -ej 

Ele Edit View Terminal Tabs Help 
(supriyantoesupriyanto-desktop:-$ sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart BA 
Network Settings (E3| 


Location: 


DHCP server kini & 

La siap untuk 

Untuk 
kon- 


digunakan. 


mengujinya, 
Configuration: Automatic configuration (DHCp) | £ 
IP address: | 

Gateway address: 


figurasikan network 
card PC Client agar anna 


menggunakan auto- 
matic 


(DHCP). 


configuration 


@-ep 


Setelah diset menggunakan IP DHCP, dan service network PC 


B3 cose 


Client tersebut di-restart, maka secara otomatis PC Client akan 
segera mendapatkan IP dari DHCP server. 


File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@supriyanto-desktop:-$ ifconfig EH 
ethl Link encap:Ethernet HWwaddr 90:0C:29:A2:25:0B 
inet addr:192.168.2.200 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fea2:250b/64 Scope:Link 
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 
RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX packets:85 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txgueuelen:1000 
RX bytes:3905 (3.8 KiB) TX bytes:7218 (7.0 KiB) 
Interrupt:17 Base address:0x1400 
lo Link encap:Local Loopback 
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1l 
RX packets:25 errors:@ dropped:0 overruns:9 frame:0 
TX packets:25 errors:@ dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txgueuelen:0 
RX bytes:2060 (2.0 KiB) TX bytes:2060 (2.9 KiB) 
supriyanto@supriyanto-desktop:-$ cat /etc/resolv.conf 
search supray.org 
nameserver 192.168.2.7 
nameserver 204.159.3.7 - 


Untuk memastikan PC Client sudah dapat terkoneksi dengan 

baik, Anda dapat mencoba ping ke PC DHCP Server. Jika ada 

reply, berarti koneksi antar-PC sudah dapat berjalan dengan baik. 
supriyanto@supriyanto-desktop: - 


File Edit View Terminal Tabs Help 
supriyanto@supriyanto-desktop:-$ ping 192.168.2.1 


PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 192.168.2.1: icmp seg-1 ttl-64 time-3.41 ms 
64 bytes from 192.168.2.1: icmp seg-2 ttl-64 time-9.198 ms 
64 bytes from 192.168.2.1: icmp seg-3 ttl-64 time-0.160 ms 


--- 192.168.2.1 ping statistics --- 


Supriyanto (supriyanto@infolinu.co.id) 


76 


11/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP DISTRO 


File Transfer Protocol (FTP) merupakan protocol TCP yang 


banyak digunakan untuk kebutuhan upload dan download an- 
tarkomputer. Untuk membuat layanan FTP server di Ubuntu 
7.04, ikuti penjelasan berikut: 


Pada distro Ubuntu 7.04, terdapat beberapa pilihan aplikasi 

FTP server yang dapat digunakan. Beberapa di antaranya, vs- 
ftpd, wu-ftpd, wzdftpd, pureftpd, proftpd, dan tftpd. Dari semua 
pilihan tersebut, workshop kali ini akan menggunakan vsftpd seba- 
gai pilihan FTP server yang akan digunakan. 


Untuk dapat mulai mengonfigurasi vsftpd, instalasikan terlebih 

dahulu paket vsftpd. Jalankan perintah berikut dari Terminal 
untuk menginstal paket vsftpd. 

$ sudo apt-get install vsftpd 


sup 


File Edit View Terminal Tabs Help 5 
supriyanto@ws034:-$ sudo apt-get install vsftpd 


Password: 
Reading package lists... Done 


Setelah paket vsftpd terinstalasi dengan baik, berikutnya kita 
Na mengonfigurasi vsftpd. Namun sebelum melakukan hal 
ini, backup terlebih dahulu file /etc/vsftpd.conf ke nama lain sebe- 
lum kita memulai proses konfigurasi. 

$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf asli 


EPA TO OW203A1 
Ele Edit Miew Terminal Tabs Help 


supriyantogws034:-$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf asli — | 


na kita akan mengubah beberapa option pada file / 
etc/vsftpd.conf sebagai berikut: 
Allow anonymous FTP? 


anonymous enable-NO 


Uncomment this to allow local users to log in. 


ocal enable-YES 


Uncomment this to enable any form of FTP write 
command. 


write enable-YES 


# You may fully customise the login banner string: 


ftpd banner-Selamat datang di layanan FTP ini. 


# chroot list enable below. 


chroot local user-YES 


Pada file konfigurasi dalam workshop ini, kita melakukan se- 
jumlah hal sebagai berikut di file /etc/vsftpd.conf: 
@ Men-disable anonymous user agar tidak dapat mengakses FTP 
server. 
@ Mengizinkan user lokal untuk login. 
@ Mengizinkan user FTP untuk menulis ke suatu direktori yang 


terdapat pada home direktori user FTP. 

@ Menampilkan pesan selamat datang pada saat login ke FTP 
server. 

@ Membatasi user agar tidak dapat berpindah ke luar home di- 
rektorinya. 


SUPAYA eW 25an 


Elle Edit View Terminal Tabs Help 
# Example config file /etc/vsftpd.conf F 
# 

# The default compiled in settings are fairly paranoid. This samp 
le file 

# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable. 

# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults. 

# 

# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftp 
d options. 

# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of 
vsftpd's 

# capabilities. 

# 

# 

# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a st 
andalone 


Il Top H 


Pj melakukan sejumlah perubahan di atas, restart service 
vsftpd. 


$ sudo /etc/init.d/vsftpd restart 


File Edit View Terminal Tabs Help 
(supriyanto@ws034:-$ sudo /etc/init.d/vsftpd restart 
£ Stopping FTP server: vsftpd 
£ Starting FTP server: vsftpd 
supriyanto@ws034:-$ 


IL OK J1 
IL OK 1 


Sekarang, FTP server siap untuk digunakan. Jalankan aplikasi 
ftp untuk mencoba login ke FTP server yang telah Anda buat. 
$ ftp localhost 


File Edit View Terminal Tabs Help 
supriyanto@ws034:-$ ftp localhost 
Connected to localhost. 

220 Welcome to blah FTP service. 
Name (localhost:supriyanto): supriyanto 
331 Please specify the password. 
Password: 

230 Login successful. 

Remote system type is UNIX. 

Using binary mode to transfer files. 
ftp» 

ftp» 


Untuk mempermudah proses pengiriman file ke FTP server, 
Anda juga dapat menggunakan aplikasi FTP client berbasis 
GUI, misalnya menggunakan gFTP. 


2 OrP 2.018 Sa 
ETP Local Remote Bookmarks Transfers Logging Tools Help 


PN to2.102.024 Teror (Terusan frupryarto HJ rassi ewe) En ale 


Imedia/hda1/horne/supriyantoJNovember2007/Ete/c language | n 
Local) TAI Fs) 192.168.0.34 IFTPJ (Cached) TAI Files 
talrlaname | Size User — |Group (Data 
tv a.096 supryanto supnyanto wedsep2s | (FP) | 
B3 corso2 12,288 supriyanto supriyanto Wed Sep 26 Ba .cddb 4.095 1000 
(3 Unix System Cs 12,268 supriyanto supriyanto Wod Sop 26 | Ima .compizconfig 1.095 1000 
B config 4.095 1000 
| les .volution 4.095 1000 
fontconfig 4.095 1000 


| laname | sizal User 


GA corso2tgz 679,154 supriyanto supriyanto Thu Sep 13 ( 
B introductiontiui 429,237 supriyanto supriyanto Thu Sep 13 
gaim 4.095 1000 

geonf 4.095 1000 
geontd 4.095 1000 
G dftp 4,095 1000 
@ .gnochm 4095 1000 

(3 .gnome 4095 1000 
3 .gnomo2 4.005 1000 


GI 


Filename | Progress | 


Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX s 11/2007 77 


GIGABIT ETHERNET CARD 1751 10/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, 32Flash/64DRAM 
3COM 36GBIC92 1000 Base-LX GBIC for 3Com 3617304 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM 

COMPEX FL 1000 T Ethernet Card 10/100/1000 Mbps (kabel CAT 5 / CAT 6 ), 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash / 64DRAM 
UTP Cable, 64 bit PCI 1760-V 10/100 Modular Router with Voice IP,19-in Chassis,32Flash / 
D 
( 


-LINK DFE-580TX 4 Port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, 32 bit PCI 
Bus Master), PnP, Server NIC 1801/K9 ADSL/POTS Router with Firewall/IDS and IPSEC 3DES 
HP 391661-821 HP NC340T PCIx 4 Pt 10/100/1000 Adapter Modular Router with 2xFE, 2 WAN slots, 32MB FLASH / 128MB DRAM 
TEL EXPI9402PT 2-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express 1841-HSEC/K9 1841 Security bundle with AIM-VPN, Advance IP Services, 
TEL EXPI9404PT 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express LASH / 256MB DRAM 
TEL EXP19404PTL 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express (Low Profile) 1841-SEC/K9 1841 Security Bundle, Advance Security, 64MB FLASH / 
TEL PWLA8492MT 2-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI 64-bit 1 DRAM 
TEL PWLA8494GT-BLK 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI 64-bit 1841-T1 1841 bundle with WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 32MBFLASH / 
TRENDNET TEG-PCITXM2 32/64 bit, 10/100/1000Mbps Copper Gigabit PCI Adapter DRRAM 
RENDNET TEG-PCITXR 10/100/1000Mbps, Copper Gigabit PCI Adapter DIR-655/e Gigabit Wireless Router 2.4Ghz, 4 port 
Realtek Chipset ) DIMAX BR-6104K SOHO Broadband Router embeded with 4P 10/100M switch 
DIMAX BR-6204WG 4P 10/100M Switch 54M, 802.119 w/WDS, Bridge Mode 
IBRE / GIGABIT SWITCH nd AP Client 
COM 3016478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, DIMAX BR-6304WG 4P 10/100M Switch 54M, 802.119 w/WDS, Bridge Mode 
d nd AP Client 
16479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, DIMAX BR-6624 Multi-Homing Broadband Router 2"WAN, 4"LAN 
d NKSYS BEFSX41 EtherFast Cable DSL Firewall router w/ 4-port switch/VPN 
OM 3616487 3Com Baseline Switch 2824-SFP Plus (24 port gigabit -- 4 slot SFP) Endpoin 
LLIED TELESYN AT-GS900/16 16 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged RENDNET TDM-C400 ADSL 2/2-- Modem Router 
LLIED TELESYN AT-GS900/24 24 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged RENDNET TEW-631BRP N-Draft Wireless Router with 4-port Switch 
LLIED TELESYN AT-GS900/8 8 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged RENDNET TW100-BRF114U DSL/Cable Firewall Router /w 4-port Switch /w 
LIED TELESYN AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX -- 2 Gbic expansions, U int Server 
managed DNET TW100-BRM504 ADSL Modem - Firewall Router /w 4-port Switch 
LLIED TELESYN AT-GS950/16 WebSmart switch 16 port 10/100/1000TX -- 00-BRV204 DSL/Gable Broadband VPN Firewall Router Aw 4-port Switch 
SFP Combo ports 100-BRV304 DSL/Cable Broadband advanced VPN Firewall Router / 
LIED TELESYN AT-GS950/24 WebSmart switch 24 port 10/100/1000TX -- h 
FP Combo ports 100-S4W1CA 10/100Mbps DSL/Cable Broadband Router /w 4-port 
CO WS-C35606-48TS-S Catalyst 3560 48 10/100/1000T -- 4 SFP Standard 
ge 
CO WS-C37506-24PS-S Catalyst 3750 24 ports 10/100/1000T PoE -- 
FP Standard Image CE700 USB KVM Extender, 150m, No support to SUN and MAC. 
CO WS-C37506-24TS-E Gatalyst 3750 24 ports 10/100/1000 -- 4 SFP | CL1208LA-AAT-G 15" 8-Port LCD KVM with Extra Local Console 
anced Image Multilayer: 1.5RU CS1004 1 Console(PS/2), 4 Server(PS/2) w/ Audio: support AT&Serial: OSD 
CO WS-C37506-24TS-S Catalyst 3750 24 ports 10/100/1000 -- 4 SFP CS1208A 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade: OSD. 
andard Multilayer: 1.5RU of cables (2 x 1.8m PS/2) 
-LINK DGS-1016D 16 port 10/100/1000Base-T, Rackmountable Switch, CS1216A 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade: OSD. 
Unmanaged of cables (2 x 1.8m PS/2) 
-LINK DGS-1024D 24-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch CS1708 1 Console(USB), 8 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Inci. of 
ELLINET 523080 8 Port SOHO Gbe Switched cables (2 x 1.8m USB) 
ELLINET 523127 24 Port Gigabit Websmart ATEN CS1716 1 Console(USB), 16 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Incl. of 
LINKSYS SD2005 5 , 10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit Switch cables (2 x 1.8m USB) 
LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit ATEN CS1732AC 1 Console(USB), 2 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) w/ Audio: 
LINKSYS SR2016 10/100/1000 Rackmount 16-Port Gigabit Switch cable included 
LINKSYS SR2024 10/100/1000 Rackmount 24-Port Gigabit Switch ATEN CS1734AC 1 Console(USB), 4 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) w/ Audio: 
LINKSYS SRW2016 Switch Hub Manage Web, 16-Port 10/100/1000 Gigabit cable included 
itch -# 2 mini-GBIC w/ WebView EN CS1744C 4-port Dual-View KVM Switch: cables included 
LINKSYS SRW2024 24-Port, 10/100/1000Mbps Gigabit Switch with WebView CS1754 1 Gonsole(USB), 4 PCs(USB) w/ Audio. Multi-Platform: OSD 
CS1758 1 Console(USB), 8 PCs(USB) w/ Audio. Multi-Platform: OSD 
CS17626 2 port DVI KVM Switch (USB interface): cables included 
ELESYN AT-MC601 10 MBPs Extended Ethernet Operation over phone- CS1764C 4 port DVI KVM Switch (USB interface): cables included 
isted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 4,000 feet EN CS17726 2 Port USB KVME Switch with 3 Port(RJ45) 10/100Mpbs 
ncluded) hernet port / 2 Port USB2.0 Hub built in: cables included 
LESYN AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation over phone- USS EN CS17746 4 Port USB KVME Switch with 5 Port(RJ45) 10/100Mpbs E 
isted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 4,000 feet ernet port / 2 Port USB2.0 Hub built in: cables included 
ncluded) EN CS228-AAT-G 2 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. Support 
041 BroadBand Router, 4-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, I-port WAN USS &Serial. Cable 2L-170P 
1000 VPN Firewall Router, 4-port UTP, 10/100BaseT LAN, 1-port WAN USS EN CS428-BAT-G 4 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. Support AT&Serial. 
500g Premium BroadRange Wireless Router, 4-port UTP, 10/100Mbps USS 10 Cable 2L-170P 
, T-port WAN ATEN CS62AZ 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio: built-in cable 
1 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/64M US$ 1,010 ATEN CS62BZ 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio: built-in cable. Audio 
can independent switch 


E 
E 
E 
E 


78 11/2007 M INFOLINUX www.infolinux.web.id 


INFO HARGA 


EN CS62UZ 1 Gonsole(USB), 2 PCs(USB) with Audio: built-in cable USS D-LINK DWL-G122 Wireless LAN USB Adapter, 54Mbps 
EN CS64AZ 1 Console(PS/2), 4 PCs(PS/2) with audio: Built-in Cable U D-LINK DWL-G510 High Speed 2.4GHz (802.119) Wireless PCI Adapter 
EN CS64UZ 1 Gonsole(USB), 4 PCs(USB) with Audio: built-in cable U D-LINK DWL-G630 PCMCIA Wireless G 
EN CS72EC 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2): cable included U EDIMAX AR-7064Mg-- MIMO XRTM Wireless ADSL2 4 Ports 
EN CS74EC 1 Console (PS/2), 4 PCs (PS/2), cable included U EDIMAX EW-7108PCg Wireless LAN Cardbus 54M, 802.11g 
EN CS8BA09 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2), better VGA: OSD U EDIMAX EW-7206APg Wireless Access Point, support WDS 
EN CS9134 1 console (PS/2), 4 server (PS/2), support AT & serial OSD U ED EW-7206PDg Wireless Access Point 801.119 54M with PoE interface 
EN CS913809 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): support ATxSerial: OSD: Black U ED EW-7317LDG Wifi Detector with LCD -- USB 2.0 wireless adapter 
EN US221 Manual Switch : 2 PC Share 1 USB 2.0 Device U EDIMAX EW-7318Ug Wireless USB mini Card 54M, 802.11g 
EN US421 Manual Switch : 4 PC Share 1 USB 2.0 Device U EDIMAX EW-7618Ug MIMO XRTM Wireless USB 2.0 Adapter 
EN VS0404 Video Splitter, Matrix 4-to-4 flexible VGA & Audio Switch. U NKSYS EG1064 Instant Gigabit Network Adapter (64 Bit) 
MHz). 1920x1440@1.8m. Max to 65M NKSYS SPA3102 VolP Phone Adapter, SIP Protocol, Caller ID U 
EN VS94A 4 port Video Splitter(250MHz).1920x1440@60Hz. 65m U NKSYS SPA941 2 OR 4 Line IP Telephone with 1 Ethernet Port and Hi-Res Display U 
ELKIN FIDK102P Omniview 2-Port KVM Switch with Built-In Cabling, PS/2 U LINKSYS WAG54G Wireless IEEE 802.11g, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
LINK KVM-121 2-port video, PS/2 keyboard, PS/2 mouse KVM switch, cables U 54Mbps, Indoor 
included LINKSYS WAP54GP Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
DIMAX EK-2PSK 2 Port PS2 KVM Switch, 2 Cable Ki U 54Mbps, Indoor 
AX EK-PS2C 2 Port PS2 KVM Switch With Building Cable, Plastic U LINKSYS WAP54GPE Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
ELLINET 156752 Mini KVM Switch U 54Mbps 
LEVELONE KVM-0405 4-port KVM Switch PS/2 w/ Gable (Palm Size) U LINKSYS WAP54GX IEFEE802.11g, IEEE802.11b, IEEF802.3, IEEE802.3u, Ethernet, 
LINKSYS KVM2KIT ProConnectA@ Integrated KVM 2-Port Switch U Power, UTP CAT 5, WPA/WPA2, WEP Encryption, MAC Filtering, SSID Broadcast 
LINKSYS PS2KVM4 ProConnect 4-port Compact KVM Switch for 4 CPU U enable/disable 
LINKSYS SVIEWO4 ProConnect 4-Port KVM Switch for 4 GPU's U LINKSYS WAP55AG Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
LINKSYS SVIEWOBProConnect 8-Port KVM Switch for 8 CPU's U 54Mbps, Indoor 
LINKSYS WET54G Wireless IEEE 802.11b, Ethernet Bridge, 2.4GHZ, Data Rate 
WIRELESS LAN 11Mbp3 
Mg USB Wireless Adapter USB Wireless Adapter, Wireless IEEE U NKSYS WMP54GS Wireless-G PCI Adapter with SpeedBooster 
.4GHz, Data Rate 54Mbps LINKSYS WPC546S Wireless-G Notebook PCMCIA Adapter 4- Speedbooster 
5B 11a/b/g Wireless PCI Adapter 54 Mbps U NKSYS WPC55AG Wireless-G Notebook PCMCIA Adapte 
075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 119 PC Card U LINKSYS WPS546G Wireless-G Print Server 802.119, 54Mbps 
0075 OfficeGonnect Wireless 108Mbps 119 PoE Access Point U NKSYS WRE54G Wireless-G Range Expander 
5B 11a/b/g Wireless PC Card/PCMCIA with XJACK Antenna U LINKSYS WRT300N Wireless N Broadband Router, 802 11 
796 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA U NKSYS WRT54G-3G Wireless-G Broadband Router for 3G/UMTS U 
075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Travel Router U LINKSYS WRT54GC Wireless & Broadband -- Router U 55 
075 OfficeConnect Wireless 11g USB Adapter 54 Mbps U 1 NKSYS WRT54GL Wireless-G Broadband Router with Linux U 69 
9 
9 


GB 2?2»22»2»»2»— 


|» — 


075 OfficeConnect Wireless 11g USB Wifi 54 Mbps U LINKSYS WRT54GS Wireless G Broadband -- Router, Speed Booster U 14 
USB20075 OfficeConnect Wireless 11g USB Adapter 108 Mbps U NKSYS WRT54Gx Wireless- G Broadband Router with srx U 
RWE154672 OfficeGonnect Wireless 119 PC Card 54 Mbps U 1 LINKSYS WUSB54GC Compact Wireless-G USB Adapter, Data Rate 54Mbps U 45 
RWE454G72 OfficeGonnect Wireless 119 Access Point 54 Mbps U NKSYS WUSBF54G Wireless-G USB Network Adapter U 39 
RWE454G75 OfficeGonnect Wireless 119 Access Point 54 Mbps U CI GW-AP54PR Wireless Presenter Gateway with Access Point Rp.2,699,000 
100-75 OfficeConnect Wireless 119 Cable/DSL Gateway 54 Mbps U C 7904WBRA2 Wireless ADSL2/2 -- Modem Router, 54Mbps, 4-port Switch, USS 19 
RXJK10075 OC Wireless 108 Mbps 11g Xjack PC Card/PCMCIA U PI Firewall 
LESYN AT-WA1104G 802.11B/G Wireless Access Point Router 4 port U C WBR14-G Wireless Cable/DSL Broadband Router, 54Mbps, 4-port Switch, U 5D 
itch and 1 x 10/100TX WAN Port PI Firewall 

N AT-WA3404 11 Mbps SOHO Access Point with 4 10/100TX U URECOM EP9001GP USB Wireless Adapter, Data Rate 108Mbps U 39 
802.119, Analog (cord/cordless) VolP Phone Adapter, SIP Protocol, U URECOM EP9321G Wireless PCI Adapter, Data Rate 54Mbps U 2 
D, 3 Way Conference URECOM EP9600GP Wireless Access Point, Data Rate 108Mbps U 79 
300G 802.119, 54Mbps Wireless LAN Access Point U DNET TEW-423PI 54Mbps, IEEE802.11g9 Wireless PCI Adapter U 30 
700GE Broadrange Wireless Router, 802.119, 16086, 4 port 10/100BaseT U D EW-424UB 54Mbps 119 Wireless USB Adapter U 30 
D7000uk Wireless Desktop Network Card, 54Mbps, 802.119 U D EW-430APB 54M 1g Wireless Access Point with Bridge U 5g 
D7001ak High Speed Mode Wireless G Desktop Network Card, 125mbps — U D EW-432BRP 54M 19 Wireless SPI Firewall Router with 4-port U 59 
D7011ak Wireless Notebook Network Card, 125Mbps, 802.119 U 
D7050 Wireless USB Network Adapter, 802.119 U D EW-435BRM 54Mbps Wireless ADSL Modem Firewall Router / U 95 
D7051uk 802119, 125mbps Wireless USB Adapter U Switch 
D7230ak4 Wireless DSL/Cable Gateway Router, 54Mbps, 802.119 U D EW-441PC 108Mbps 119 Wireless PC Card U 35 
D7231ak4 Wireless DSL/Cable Router -SOC, 124Mbps, 802.119 U D EW-448PI 108Mbps 802.119 Wireless PCI Adapter U 35 
D8230-4 Wireless Pre N Router U D EW-444UB 108Mbps 802.119 Wireless USB Adapter U 47 
& Antenna w/ RP-TNC U D EW-450APB 108Mbps 802.11g Wireless Access Point U 89 
G-A-K9 802.11g AP, Single MPCI Radio, Internal Antenna, U D EW-621PC N-Draft Wireless PC Card 
EW-623PI N-Draft Wireless PCI Card 
G-A-K9 802.119 IOS AP w/Avail CBus Slot, FCC Cnfg U D EW-630APB N-Draft Wireless AP 

O AIR-BR1310G-A-K9 Aironet 1310 Outdoor AP/Br w/ Integrated Antenna, U 111 D EW-A0080 Outdoor 8 dBi Omni Directional Antenna 
Config D EW-IA040 Indoor Omni Antenna (4dBI) 
CISCO AIR-BR1310G-A-K9-R Aironet 1310 Outdoor AP/Br w/RP-TNC Connectors, USS 1150 D EW-0A24D Outdoor Directional Antenna (24dBI) 

FCC Config D VP-SP1BK ClearSky Bluetooth VolP Phone Kit for Skype 


- 
b 
& 
b 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 11/2007 79 


KUIS 


Get Ready to Connect 
www.nexusproducts.com 


Ingin mendapatkan 
hadiah berupa HDD 
Enclosure dari Nexus? 
Hans Computer 
menyediakan 10 buah 
HDD Enclosure untuk 10 
orang pemenang. 

Baca keterangannya di 
bawah ini. 


USU DIWA ROA bs 
SAPSLXKAYWDILPPUSESK 
WXXIPSLTLDAKSTKAYET 
WMHY»ESXUVTUSAAXYUXYwYW 
2. Sc UAPbUbILadkSIEEW 
osascseatsasbaubUuaN 
AASAJASDPSYWUTUSLUYUA 
SKOA WK eta bORKEbIIE 
PSASUWYs$XUvsYyUar 
Cs sPIlIwWaAaxkOswLI Uu Xx 
ITIYY TDYUWAAKXKALX US 
UHKXESsDDILKLKADD UN 
Oo» scwuUIluUuswwsusetu 
KELYPPALULPHJHALYWUW 
SASSAYALKSUSASUL 


Caranya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux. Arah tulisan bisa berupa horizontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Termasuk grup apakah aplikasi-aplikasi yang tersembunyi di atas? 
a. Audio Player b. Video Player c. Burning CD 


Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUXxspasi-11-«spasi-|Jawaban A/B/C|xspasi-Nama 
Contohnya: LINUX 11 A Budi Santosa 8258 CBP TELKOMSEL AExi 


PELA 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Rp2000---/SMS berlaku untuk semua operator). Ui tren Oesa 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 1 Desember 2007. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 01/2008. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi InfoLINUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi InfoLINUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 8.30-15.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


80 11/2007 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


LINUX 


Mengenal BASH Lebih Lanjut 


Bash merupakan shell default bagi sebagian besar distribu- 


si Linux. Sebagai shell yang besar, Bash sangat kompleks 
dan menarik untuk dipelajari. Simak berbagai trik untuk 
bekerja lebih cepat di shell Bash. 


Linked List dengan Glib 
Butuh bekerja dengan struktur data linked-list? Anda bisa 
menggunakan pustaka populer glib untuk mempermu- 


dah proses ini. Simak pembahasannya di edisi depan. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


EDISI MENDATANG 


TN Para 


InfoLINUX 12/2007 


Terbit 
1 November 2007 


#. Developer 


su Kernel Linux 


- 


Instalasi Linux dari Jaringan 

Selain menginstalasi secara manual dengan mengguna- 
kan media CD-ROM, kebanyakan distro Linux juga dapat 
diinstalasi melalui metode jaringan. Bagaimana cara 
melakukan hal ini? 


DB-Server 


File-Server| Backup-Server 


Fibre Channel 


Bandiaufwerk 


Back-up Harian dengan Rsync 


Rsync merupakan tool populer untuk sinkroninasi file, 
baik lokal maupun jaringan. Simak penggunaan rsync un- 


tuk melakukan back-up harian filesystem dengan histori. 


82 11/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


